02/2006 Rp28.000 4 2CD 


LINUX 


NETWORKING, ADMINISTRATION, AND MORE 


INFO 


N 
Menikmati KDE 3.5.0 AutoPackage Emulasikan Komputer 


h44 h50 h62 
Berkomunikasi dengan Instalasi E-mail Server — Membangun Server 
Kamera Digital Dengan Java hatting 
h40 h56 h76 


Lihat pengumuman pemenang Kuisioner InfoLINUX 2005 di halaman 79! 


ja) 
V 
N 
& 
c 
. 
U) 
Z 
Bl 
- 
@ 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Profesi Linuxer 


aat ini, menggunakan komputer dengan 

sistem operasi Linux bukan lagi hanya 

menjadi pekerjaan orang yang mahir 
komputer atau informatika. Linux yang awalnya 
hanya sebagai sistem operasi komputer server, 
kini telah memasuki wilayah komputer kerja 
sehari-hari. Itu ditunjukkan dengan adanya per- 
guruan tinggi, sekolah, warnet, institusi peme- 
rintah, dan beberapa perusahaan swasta nasional 
yang telah menggunakan Linux sebagai desktop 
atau workstation. 

Perkembangan jumlah distro Linux yang se- 
makin banyak, bervariasi, dan semakin mudah 
digunakan, merupakan salah satu penyebabnya. 
Para pengguna Linux atau Linuxer tidak selalu 
harus mengetahui cara mengonfigurasi hard- 
ware standar di Linux. Sebagai contoh, penggu- 
na awam tidak perlu pusing dengan konfigurasi 
kartu VGA untuk menjalankan X Window di 
Linux. Hampir semua distro besar telah memi- 
liki kemampuan mendeteksi jenis kartu VGA, 
meskipun masih ada satu-dua hardware yang 
gagal dideteksi oleh sebagian distro. Apalagi, jika 
ada masalah teknis seputar Linux di perusahaan, 
telah ada staf yang berprofesi khusus untuk itu, 
yaitu system dan network administrator. 

Akibat dari kemudahan penggunaan Linux 
ini adalah munculnya beragam profesi Linuxer 


BACAAN PENGG 


PERKAWINAN 


di Indonesia. Linuxer tidak lagi identik dengan 
orang yang jago membuat program komputer 
atau jago mengelola sistem dan jaringan (system 
dan network administrator). Banyak Linuxer 
yang profesinya tidak berhubungan dengan 
teknik informatika, misalnya sebagai sekretaris, 
staf keuangan, staf pemasaran, dosen ekonomi, 
periset, hingga manajer di berbagai bidang. 

Sayangnya, kami belum memiliki hasil riset 
tentang kebutuhan tenaga ahli di bidang Linux 
di Indonesia. Namun, kami melihat semakin 
banyak iklan lowongan kerja di media cetak 
dan mailing lists, yang membutuhkan tenaga 
programer dan sysadmin (system administra- 
tor) dengan kemampuan teknis di bidang Linux. 
Paling tidak itu menunjukkan profesi di bidang 
teknis Linux ini masih sangat dibutuhkan, di 
samping profesi lainnya seperti instruktur pela- 
tihan dan penulis buku. 

Sebagai penerbit buku dan majalah yang 
mengkhususkan diri di bidang Linux, kami ingin 
tetap menjadi rujukan bagi pengguna Linux, 
dari pemula hingga mahir. Tidak hanya sebagai 
rujukan di bidang teknis, namun juga nonteknis. 
Sebagai contoh, rubrik “Utama” edisi ini menya- 
jikan petunjuk umum bagi pembaca yang ingin 
berprofesi sebagai administrator sistem Linux. 


Selamat menikmati! 


www.infolinux.web.id 


RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


:LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


CD bermasalah? 
redaksi@infolinux.co.id 
atau 

(021) 315-3731 


Ingin ikutan mailing-list pembaca? 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Berniat mengirimkan naskah? 
submissions@infolinux.co.id 


Mencari InfoLINUX edisi lama? 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www.infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 02/2006 3 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


InfoLINUX 02/2006 


Indeks 


Menjadi.Administrator 
Sistem Linux 


Dari Redaksi 3 ASUS WL-100g Deluxe 18 Bisnis 
D-Link DNS-120 19 Pemanfaatan Linux di Industri Corrugated 38 
Indeks 4 THECUS N2100S YES Box 19 dan Offset Packaging 
Berita dan Profil Ulasan Distro Alternatif 40 
Linux Menembus Pasar Bursa 6 Fox Desktop 1 20 
Asuransi bagi Komunitas Open Source 7 Mediainlinux 4 20 Praktik 
IBM Menghadirkan Lisensi Baru bagi Komunitas VC7 K Desktop Environment 44 
Profil: Bagus Mahawan, Pakar Embedded 7 Ulasan Software 
dan Controlling System IPCop 1.4.10 22 Solusi 46 
Update Debian 3.1 Fokus pada Keamanan 8 phpLDAPadmin 0.9.7.2 22 
IBM Membuka Kode GPFS 8 Komunitas 48 
Olimpiade 2008 Menuju Open Source 9 Ulasan Game 
Ada Fitur VolP pada Ponsel Berbasis Linux 9 Snowball 0.2 24 Tutorial 
Profil: Mahfudh, System Administrator Linux 9 WordSlider 1.0 24 Mengenal CRAMFS 50 
Mengenal Hard Link dan Symbolic Link 53 
Opini Ulasan Buku Membangun E-mail Server dengan Scalix 56 
I Made Wiryana: 10 Linux Firewalls 25 Autopackage, Multidistro Binary Packaging '— 60 
Kerangkeng Virtual demi Keamanan Unix/Linux Survival Guide 25 Framework untuk Linux System 
Budi Rahardjo: 11 Menggambar Diagram dengan Dia 25 Emulasi Komputer dengan GEMU 62 
Perlunya Pemikiran Baru Berkenalan dengan Bbjek @Table Milik At (1) 68 
Michael S. Sunggiardi 12 Software Pilihan Teknik Replikasi Database di MySOL 72 
Pengembang Bisnis TI di Indonesia Blender 2.40 26 Membuat Instant Messaging Server dengan 76 
Hugin 0.5 26 Jabberd2 dan MySAL 
Surat Pembaca 14  JExpress Professional 6.9.8 27 
K9Copy 1.0.2 27 Info Harga 78 
Pengantar Ulasan 16 studio 0.1 27 
Slideshow Creator 0.3.1 28 Kuisioner InfoLINUX 79 
Ulasan Hardware Tiger Envelopes 0.6.7 28 
ECS 600 17 TreeLine 0.14.0 28  Teka-Teki Linux 80 
ECS G320 17 
ATEN CE-250 18 InfoCD 29 Edisi Mendatang 82 


4 INFOLINUX 02/2006 www.infolinux.web.id 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


6 


miUbi yang merupakan manufaktur 
device dari Korea telah menggunakan 
Linux sebagai sistem operasi embedded 
di dalam sebuah portable media player 
(PMP) dengan sebuah penerima TV broad- 
cast optional. IUbi PMP memiliki layar 4,3 
inch, hard drive sebesar 40 GB hingga 100 
GB, dan rencananya akan dilabeli harga 
sekitar US$400. IUbi (Internet Ubiguitous) 
sebelumnya menawarkan sebuah desain 
PMP2020 dengan besar harddrive 20 GB 
yang berlisensi dan dimanufaktur untuk 
Pontis, sebuah perusahaan Jerman yang 
memasarkan desain tersebut sebagai 
MX2020. 


MTenable Network Security, Inc., se- 
buah pengembang terdepan pada manaje- 
men solusi keamanan dan pencipta pencari 
kelemahan sistem yang populer, Nessus, 
pada pertengahan Desember 2005 lalu 
mengumumkan kehadiran Nessus 3.0 un- 
tuk platform Linux dan freeBSD. Kehadiran 
Nessus 3.0 sempat memunculkan kon- 
troversi karena sifatnya yang komersial. 
Nessus 3.0 dikembangkan sebagai respon 
terhadap permintaan pasar yang berkem- 
bang dari pihak enterprises, agen-agen 
pemerintahan, dan konsultan yang me- 
minta versi lisensi komersial dari Nessus. 
Para pengguna Nessus 3.0 sekarang me- 
miliki akses ke nomor dukungan komersial 
dan opsi training dari Tenable Network 
Security. Tenable Network Security masih 
akan terus mengatur, mendistribusi dan 
menjaga versi yang open source, yaitu 
Nessus 2.x. 


MTim Ark Linux merilis versi terbaru 
dari distro Linux Ark Linux 2005.2. Rilis 
ini hadir mengikuti rilisnya KDE 3.5. Ark 
Linux merupakan distro Linux yang dide- 
sain khusus untuk penggunaan desktop. 
Dengan berbasis KDE, Ark Linux mudah 
untuk digunakan oleh pengguna tanpa ha- 
rus memiliki pengalaman menggunakan 
komputer sekalipun. Demikian halnya 
dengan KDE 3.5 terbaru, rilis Ark Linux kali 
ini telah menyertakan Open0ffice.org yang 
sudah terintegrasi penuh dengan KDE dan 
program manipulasi gambar, Krita. Ark 
Linux 2005.2 dapat di-download secara 
bebas melalui www.arklinux.org. 


INFOLINUX 02/2006 


Linux Menembus Pasar Bursa 


inux mulai memasuki dunia baru 
Ls jauh dari kesan TI. Akhir tahun 

2005 lalu, Linux mulai merambah 
peruntungan di lahan bursa setelah Red Hat 
termasuk dari bagian NASDAO-100 Index 
yang efektif setelah pasar dibuka pada hari 
senin, 19 Desember 2005. Daftar terbaru 
dari NASDAO-100, di antaranya termasuk 
Red Hat dan Google. 

“Re-ranking merupakan kejadian yang 
unik ketika para investor akhirnya menen- 
tukan perusahaan apa saja yang menjadi 
anggota dari index-index yang paling ter- 
pandang di dunia,” demikian perkataan 
John L. Jacobs, Wakil Presiden Eksekutif 
NASDAO. “Proses re-ranking dilakukan 
dengan objektif, memperhatikan peraturan 
dan transparan—salah satu hal yang men- 
jadikan NASDAO-100 Index akan terus 
menjadi benchmark yang paling penting 
sehingga Anda dapat melakukan investasi 
ke dalam berbagai barisan dari perusahaan- 
perusahaan anggota NASDAO.” 

Berikut ini 12 anggota yang ditambah- 
kan ke dalam NASDAO-100 Index: Google 
Inc. (NASDAO:GOOG,), NII Holdings, Inc. 
(NASDAO:NIHD), Expedia, Inc. (NAS- 
DAO:EXPE), Patterson-UTI Energy, Inc 
(NASDAO:PTEN), NVIDIA Corporation 
(NASDAO:NVDA), Urban Outfitters, Inc. 
(NASDAO:URBN), Cadence Design Sys- 


www.infolinux.web.id 


tsaa 


3 
Mftar, 


tems, Inc. (NASDAO:CDNS), Activision, 
Inc. (NASDAO:ATVI), RedHat, Inc. (NAS- 
DAO:RHAT), Monster Worldwide, Inc. 
(NASDAO:MNST), CheckFree Corporation 
(NASDAO:CKFR), dan Discovery Holding 
Company (NASDAO:DISCA). 

NASDAO-100 Index merupakan su- 
sunan dari 100 stok nonfinansial terbesar 
pada NASDAO Stock Market dan sejak 
Januari 1985 ketika NASDAO-100 Index 
diluncurkan bersamaan dengan NASDAO 
Financial-100 Index, yang berisi 100 stok 
finansial terbesar di NASDAO. Index-index 
ini awalnya didesain untuk memisahkan 
NASDAO ke dalam dua grup industri be- 
sar yang mendukung cakupan media dan 
berlaku sebagai benchmark-benchmark bagi 
produk-produk finansial seperti opsi-opsi, 
masa depan, dan dana simpanan. NAS- 
DAO-100 dilakukan ranking setiap tahun 
dalam bulan Desember. 

Sebagai pemimpin dalam penjualan soft- 
ware komputer dan service berbasis Linux, 
Red Hat paling pas menjadi bagian dari 
“100 perusahaan terbaik dalam teknologi 
dan perkembangannya,” demikian per- 
nyataan Brendan Barnicle, peneliti analis 
senior pada Pacific Crest Securities. Red 
Hat dibangun dengan kredibilitas yang 
tinggi dan perusahaan ini telah sangat pesat 
perkembangannya. fa 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Asuransi bagi Komunitas 


Open Source 


ebuah brokerage dari Amerika Serikat 

menawarkan asuransi terhadap ke- 
mungkinan menghadapi tuntutan karena 
menggunakan software nonkomersial. R J 
Kiln & Co, sebuah grup asuransi internasi- 
onal, mengasuransikan kebijakan-kebijakan 
yang dapat merugikan pengguna open source 
hingga sepuluh juta dollar. 

Kepada para pengguna akan digantikan 
kerugian tersebut jika mereka dipaksa harus 
berhenti menggunakan kode open source, 
segala penaksiran kerugian dari sebuah per- 
janjian akuisisi menukarkan software open 
source dan dalam keadaan-keadaan tertentu 
beberapa biaya dari pergantian kode. 

Matthew Hogg, anggota RJ Kiln & Co, 
mengatakan: “Di seluruh dunia, lebih dari 
30 klaim legal pelanggaran lisensi open 
source dilakukan untuk melawan berbagai 
perusahaan dalam dua tahun terakhir ini.” 


AA Hose 


OS|RM ma K1 can 


Matthew juga menambahkan, “Dalam setiap 
kasus yang terkenal, penuntut menang dalam 
memperjuangkan hak mereka untuk mem- 
batasi penggunaan kode-kode mereka.” 

Setiap hal yang menginginkan sebuah 
kebijakan harus diakses oleh perusahaan 
Amerika Serikat Open Source Risk Manage- 
ment (www.osriskmanagement.com). Tahun 
lalu, perusahaan ini berusaha untuk me- 
masarkan kebijakan asuransi open source 
di Amerika Serikat ketika kejadian pertaru- 
ngan legal dengan SCO. ta 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


IBM Menghadirkan Lisensi Baru 
bagi Komunitas VC 


ertengahan Desember 2005 lalu, IBM 

mengumumkan peluncuran program 
lisensi baru dengan komunitas venture capi- 
tal untuk membantu memulai perusahaan- 
perusahaan mempercepat perkembangan 
solusi-solusi inovatif dalam marketplace. 

Program IBM Ventures in Collaboration 
yang baru ini didesain untuk memberikan 
kesempatan kepada perusahaan-perusahaan 
VC dalam jaringan partner IBM dan port- 
folio perusahaan-perusahaan mereka untuk 
mengakses lebih dari 40.000 paten untuk 
membantu mempercepat inovasi. 

Program ini juga menyediakan startup- 
startup dengan kesempatan untuk partner 
dengan komunitas inventor IBM untuk 
mengakses teknologi di belakang paten-pa- 
ten dalam usaha Big Blue untuk menstimu- 
lasi cara berpikir diantara intelektual yang 
sudah ada. 


“IBM membuat segalanya lebih mudah 
bagi perusahaan muda untuk berinovasi,” 
demikian kata Claudia Fan Munce, Vice 
President IBM dan Managing Director Ven- 
ture Capital Group. “Program ini memberi- 
kan perusahaan-perusahaan perlindungan 
VC dengan sebuah kesempatan untuk meng- 
akses lemari besi paten milik IBM untuk 
berinovasi lebih cepat dan menjadi lebih 
sukses di marketplace.” 

IBM mengatakan program IBM Ventures 
in Collaboration dikembangkan setelah kon- 
sultasi yang ekstensif dengan komunitas VC, 
termasuk anggota-anggota Venture Capital 
Advisory Council milik IBM.A 


www.infolinux.web.id 


Bagus Mahawan 
“Mari belajar bahasa C 
untuk bersaing dengan 
pengembang dari luar” 


Pakar Embedded 
dan Controlling 
System 


MSaat ini Sudah banyak peralatan teknologi 
yang dapat meng-embedded-kan Linux di 
device-nya, seperti ponsel, PDA, router, 
dan sebagainya. Untuk mengetahui sekilas 
Linux dan embedded system, kali ini kami 
berkesempatan untuk mewancarai DR. 
Bagus Mahawan, atau yang akrab dipang- 
gil Iwan, salah satu pakar Linux embedded 
system yang berasal dari Indonesia. 

Ketika ditanyakan sedikit pengalaman- 
nya dengan bidang embedded system di 
Linux, Iwan yang menamatkan studi Doc- 
tor of Engineering di Nagaoka University of 
Technology, Japan, ini menceritakan penga- 
lamannya. “Saya pernah membuat vibra- 
tion control system untuk flexible robot arm 
menggunakan real-time linux, dengan ker- 
nel 2.0 (distro slackware). Pada percobaan 
diketahui interrupt pada linux sangat bagus, 
bisa mencapai sekitar 50 microsecs, dima- 
na kalau pakai DOS (misalnya) sekitar 0.2 
millisecs dengan task handler yang sama. 
Saya juga pernah membuat image pro- 
cessing system di atas Linux, yang dibuat 
memakai Sgueak untuk user interface-nya, 
dan bahasa C/C--4 untuk device driver, en- 
gine, dan primitive-nya,” jelas Iwan. 

Untuk tools-tools yang diigunakan untuk 
men-develop system tersebut, Iwan yang 
juga direktur PT Invosa Systems ini, hanya 
menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa- 
nya sudah terdapat di distro Linux seperti, 
bahasa C dan rekan-rekannya (gcc, gtk, dll), 
dan sebuah teks editor Mule/Emacs. 

Apa harapan pakar yang satu ini terhadap 
perkembangan Linux di Indonesia. “Harapan 
saya untuk para developer Linux di Indone- 
sia adalah, mari kita bersama-sama belajar 
C lebih jauh, yang mana akan menjadi salah 
satu modal kita untuk bersaing dengan 
pengembang dari luar,” harap Iwan. 


INFOLINUX 02/2006 — 7 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


MTrolitech, pada pertengahan Desem- 
ber 2005 lalu mengumumkan rilisnya At 
terbaru, yaitu versi 4.1. Ot 4.1 merupakan 
versi terbaru dari software pengembangan 
cross-platform miliknya ini. Ot 4.1 telah 
menyertakan peningkatan performa dan 
stabilitas yang jauh lebih baik dari versi 
sebelumnya, yaitu versi 4.10. Demikian 
juga halnya pada penambahan fung- 
sionalitas angka. Beberapa fitur penting 
yang terdapat di Ot 4.1, yaitu dukungan 
yang sudah terintegrasi pada rendering 
menggambar dan animasi scalable vector 
graphics (SVG), memberikan image-ima- 
ge kompak dan high fidelity dan dengan 
skala yang bebas, dan backend PDF untuk 
sistem printing Ot. 


MOpendffice.org merilis update pertama 
untuk versi 2.0.0, yaitu Open0ffice.org 
versi 2.0.1, yang dikeluarkan tepat dua 
bulan setelah dirilisnya versi 2.0.0. Lima 
versi release candidate dari 2.0.1 telah 
dibuat semenjak peluncuran versi 2.0.0. 
Dan bentukan terakhir dari Open0ffice. 
org ini sudah dapat diperoleh di situs 
resmi openoffice.org. Pada versi 2.0.1, 
menghadirkan perbaikan-perbaikan se- 
perti perbaikan myriad dan peningkatan 
fitur terhadap suite open source, yang 
termasuk word processor, spreadsheet, 
presentation builder, dan sebuah database 
—semuanya tersedia gratis dan tersedia 
dalam 36 bahasa untuk platform Win- 
dows dan basis Unix. Yang paling tercatat 
adalah, OpenOffice.org 2.0 telah menam- 
bahkan dukungan terhadap format Open- 
Dokument dan telah menerima berbagai 
review dari penggunanya. 


MSkype menghadirkan service terbaru 
dari software VoIP popular miliknya, yaitu 
dengan menambahkan fitur video phone 
yang nantinya hanya akan tersedia untuk 
Mac dan Linux. Perusahaan pengembang 
Skype tidak berencana untuk mendukung 
komunikasi video pada Windows 2000 dan 
juga versi-versi di bawahnya, demikian 
menurut James Bilefield, wakil presiden 
dari business development Skype. Skype 
dengan tambahan fitur video phone bagi 
sistem operasi milik Microsoft hanya akan 
tersedia bagi Windows XP. 


8  INFOLINUX 02/2006 


Update Debian 3.1 Fokus pada 


Keamanan 


ebian Project merilis update untuk 

distro GNU/Linux populernya. Up- 
date stabil yang pertama ini difokuskan 
pada perbaikan hal-hal yang berhubungan 
dengan keamanan. 

“Rilis ini merupakan update pertama dari 
Debian GNU/Linux 3.1 (dengan nama kode 
“Sarge”) yang mengkhususkan pada penam- 
bahan update-update keamanan ke rilis pa- 
ket-paket stabil, bersamaan dengan beberapa 
perbaikan terhadap masalah-masalah yang 
serius,” demikian yang disampaikan salah 
seorang anggota tim keamanan Debian, 
Martin Schulze dalam sebuah e-mail yang 
mengumumkan update ini. 

Schulze mengatakan bahwa para admi- 
nistrator sistem yang sudah melakukan 
update patch-patch keamanan pada sistem 
Debian secara berkala, maka tidak harus 
melakukan update banyak software. 


Update Debian 3.1 kali ini mengandung 


perbaikan-perbaikan terhadap 172 buah 
software, 
high-profile seperti spam-buster SpamAssas- 


termasuk bagian-bagian yang 


sin, browser web Mozilla Firefox dan proyek 
saudarinya e-mail client Thunderbird, baha- 
sa-bahasa scripting PHP dan Python, server 
web Apache dan software antivirus ClamAV, 
sebagai tambahannya terhadap kernel Linux. 
Sebuah update ke software sharing file Sam- 
ba menambahkan bantuan dalam memain- 
tain integritas data. 0 


IBM Membuka Kode GPFS 


engan semakin booming-nya kepopu- 

laritasan cluster-cluster Linux, IBM 
akhirnya membuka kode source terhadap 
General Parallel File System (GPFS) mi- 
liknya. Hal ini dilakukan IBM agar sistem 
file tersebut dapat berjalan pada hardware 
dari vendor-vendor lainnya. 

Dengan GPFS, memberikan tambahan 
kemampuan bagi para penggunanya un- 
tuk menggunakan resource-resource fisik, 
seperti halnya barisan server atau storage, 
sebagaimana halnya sebuah sistem file vir- 
tual. GPFS dapat memasukkan ratusan data 
sebesar terabyte, sama halnya dengan meng- 
akomodasi file-file data yang sangat besar 
dalam desain engineering, media digital, 
data mining, analisis finansial dan seismic 
data processing. 

GPFS digunakan kali pertama sebagai 
sistem file untuk cluster-cluster computing 
berperforma tinggi pada server-server Unix 
pada awal 1990an, memberikan para peng- 
gunanya kecepatan mengakses file ke ap- 


www.infolinux.web.id 


Servian Mean Support mdownbade | Myacunt. 


kasar mera 
Desa General Parallel File System 


likasi-aplikasi. Teknologi ini diperkenalkan 
ke sistem Linux pada akhir 1990an, meng- 
akomodasi IBM untuk mendorong cluster- 
cluster Linux di pasar. 

Hingga saat ini, para pengguna dapat 
menjalankan GPFS pada sebuah mesin IBM 
dengan support. Akan tetapi, jika para peng- 
guna telah menggabungkan lingkungan 
cluster-cluster IBM berjalan berdampingan 
dengan jaringan-jaringan Linux atau lain- 
nya, mereka hanya bisa menjalankan GPFS 
di hardware IBM.A 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Olimpiade 2008 Menuju 


Open Source 


W dapa masih harus menunggu dua 
tahun lagi, akan tetapi Olimpiade 


Beijing 2008 direncanakan akan menggu- 
nakan solusi platform open source yang lebih 
menghemat biaya. Proposal rencana ini su- 
dah diajukan oleh International Olympic 
Committee (IOC). 

Rencana gerakan ini direkomendasikan 
oleh partner teknologi dari IOC, yaitu Atos 
Origin pada back of guidance dari subkon- 
traktor yang juga termasuk HP dan IBM. 

Claude Philips, Direktur Program Atos 
Origin untuk Olimpiade Musim Dingin 
Turin 2006, mengatakan kepada silicon. 
com bahwa rencana-rencana ini akan di- 
masukkan ke IOC dalam proposal resmi 
dan komite nantinya yang akan mengambil 
keputusan terakhir. 

Claude Philips mengatakan, “Untuk 
mewujudkan gerakan open source, kita 


telah menyiapkan rencana untuk mengaju- 
kan proposal ini ke Beijing. Gerakan ini akan 
menghemat biaya pada lisensi-lisensi.” 

Akan tetapi, Claude mengatakan bahwa 
biaya-biaya support bisa menjadi pengha- 
lang terhadap penggunaan open source. 
“Masalah yang akan ada adalah support 
karena terutama di Cina Anda tidak akan 
menemukan semua perusahaan seperti yang 
ada di Eropa dan Amerika Serikat,” demiki- 
an kata Claude Philips. d 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ada Fitur VolP pada Ponsel 


Berbasis Linux 


rolltech telah meng-update platform 

Otopia Phone untuk handset-handset 
Linux, dengan menambahkan sebuah cli- 
ent Voice over IP (VoIP) dan dukungan 
yang lebih baik untuk wireless messaging. 
Tindakan ini akan memudahkan pembuat- 
pembuat handset untuk membangun phone 
Linux dengan kemampuan VoIP, tetapi 
model-model tersebut tidak akan dirilis di 
Eropa sebelum tahun depan. 

Otopia Phone 2.2 merupakan sistem 
berbasis Linux pertama untuk phone dan 
handheld wireless 
teknologi VoIP, hal ini berdasarkan per- 
nyataan Trolltech. Handheld ini sudah ter- 
masuk sebuah referensi aplikasi VoIP open 


untuk mendukung 


source yang menggunakan Session Initia- 
tion Protocol (SIP). 

“Sistem VoIP diintegrasikan kedalam 
software phone. Para pengguna tidak perlu 


200 Mar—— 
Tan nana TU 


tahu jika melakukan komunikasi melalui 


koneksi selular atau WiFi,” demikian kata 
presiden Trolltech, Eirik Chambe-Eng. Para 
pembuat handset juga bisa mengubah refe- 
rensi client VoIP. 

Handset-handset pertama yang hadir 
dengan Otopia Phone 2.2 akan hadir di pa- 
sar Cina, berdasarkan Chambe-Eng. 

Motorola juga berencana memperkenal- 
kan kandidat phone Linux VoIP miliknya ke 
pasar Eropa setelah terlebih dahulu melaku- 
kan pengujian pasar di Cina. fa) 


www.infolinux.web.id 


Mahfudh “ 

“Jika sudah memahami 
Linux, dijamin tak bisa 
berpaling ke lain hati” 


System 
Administrator 
Linux 


MHampir semua aplikasi yang berkaitan 
dengan dunia server, sudah tersedia secara 
free di Linux. Tak heran jika Linux banyak 
digunakan sebagai server, mulai dari ling- 
kungan warnet sampai perusahaan berskala 
enterprise. Untuk menjaga agar server Linux 
di suatu perusahaan tetap berjalan secara 
stabil, ditugaskanlah seorang sysadmin un- 
tuk menanganinya. Salah seorang sysadmin 
Linux yang kami wawancara kali ini adalah 
Mahfudh, atau yang biasa dipanggil Avudz, 
sysadmin salah satu ISP di Jakarta. 

Saat kami tanyakan bagaimana cara 
Avudz mempelajari Linux, Avudz menjelas- 
kan kalau dia banyak belajar dari Howto 
Linux yang tersedia di Internet. “Yang paling 
berkesan saat mempelajari Linux adalah 
dari komunitas #indolinux di IRC (internet 
Relay Chat), dan berkat how to yang sangat 
banyak sekali saya koleksi sebagai makan 
malam saya. Dari situlah saya coba mela- 
mar sebagai sysadmin di warnet-warnet 
sambil kuliah dengan menawarkan insta- 
lasi server linux dan menjamin kestabilan 
koneksi warnet,” kenang Avudz. 

Aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan 
oleh Avudz, tak lepas dari aplikasi yang 
berkaitan dengan server, mungkin hal ini 
karena background Avudz yang bekerja di 
lingkungan ISP. “Kebetulan saya bekerja di 
ISP, jadi kebanyakan aplikasi yang diguna- 
kan adalah IDS, system monitoring, billing 
hotspot application, mailserver, DNS, dan 
di waktu senggang saya senang membuat 
program dengan PHP,” jelas Avudz. 

Terakhir, apa yang menjadi harapan Avudz 
terhadap penggunaan Linux di Indonesia. 
“Harapan saya tidak muluk-muluk. Jangan 
jadikan Linux sebagai sistem operasi alterna- 
tif, coba berkenalan dan pelajari. Dijamin tak 
bisa berpaling ke lain hati,” jelas Avudz. 


INFOLINUX 02/2006 9 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Opini-opini Kontributor 


I Made Wiryana 
Ii Aktivis Linux dan Open Source 


“Produk sekuriti adalah bagian kecil dari usaha 


membuat sistem aman: 


KERANGKENG VIRTUAL DEMI KEAMANAN 


enjalankan sistem operasi dalam suatu kerangkeng virtual 

| N / | (virtualisasi) memberikan beberapa keuntungan. Antara 

lain, sistem menjadi lebih aman serta memudahkan ke- 

tika melakukan proses perawatan, misal ingin mengganti hardware 

tanpa perlu mematikan layanan. Juga sangat mempermudah proses 

konsolidasi server (pada mesin besar) serta penggunanya untuk pe- 

rangkat bantu pendidikan (misal tiap mahasiswa memperoleh akun 

root). Cara ini sudah lama diterapkan di dunia mainframe dan juga 
diterapkan di Solaris dengan Zone-nya. 

Virtualisasi merupakan suatu mekanisme yang menjadikan suatu 
komputer tunggal seakan-akan menjadi sistem banyak yang teriso- 
lasi total. Kemampuan perangkat keras PC saat ini memungkinkan 
teknologi virtualisasi di mainframe diterapkan di PC. Ada berbagai 
teknik virtualisasi yang menyediakan tingkatan abstraksi dan meto- 
da yang berbeda. Virtualisasi ini menjadikan mesin seperti menye- 
diakan berbagai sistem operasi yang berjalan secara paralel. Tentu 
saja tiap sistem operasi ini sebetulnya menggunakan perangkat 
keras secara bergantian dan harus diisolasi secara baik. Dunia Linux 
menawarkan beberapa metoda untuk menyajikan kerangkeng ini. 

Xen menggunakan teknik yang disebut para-virtualisasi. Teknik 
ini berbeda dengan emulasi biasa seperti yang digunakan Vmware, 
karena membutuhkan penyesuaian pada OS yang akan dijalankan di 
atasnya. Jadi sistem operasi yang akan dijalankan (guest) di Xen harus 
di-port terlebih dahulu, di samping itu kernel Linux yang digunakan 
oleh host juga harus mendukung Xen ini. Tetapi Xen memberikan 
isolasi yang lebih baik serta kinerja lebih tinggi ketimbang Vmware. 

Di atas kernel dengan dukungan Xen akan diinstal distro yang 
telah mendukung Xen tersebut. Telah tersedia beragam distro Linux 
yang telah disesuaikan agar berjalan di Xen ini, misalnya SUSE. Pada 
satu mesin dapat dijalankan beragam distro misal Red Hat, SUSE, 
dan Debian. Ini sangat cocok untuk penyedia hosting. Satu fitur me- 
narik dari Xen ini sangat cocok untuk membuat server yang handal, 
karena dengan Xen suatu sistem dapat dimigrasi secara hidup (live 
migration) ke mesin lain (yang juga menggunakan Xen) tanpa perlu 
mematikan sistem atau program di atasnya. 


10  INFOLINUX 02/2006 


Teknik lainnya adalah virtualisasi di atas aras sistem operasi, 
seperti yang digunakan oleh User Mode Linux (UML) atau FAU 
Machine, dan teknik virtualisasi yang mengemulasi perangkat keras 
seperti Vmware dan Oemu. Teknik Gemu ini seperti menyediakan 
emulasi perangkat keras pada sistem yang berjalan. Baca juga rubrik 
“Alternatif” InfoLINUX 01/2006. 

Apakah hanya itu saja di Linux? Tentu saja tidak, adalagi teknik 
virtualisasi seperti OpenVZ, solusi virtualisasi di aras sistem operasi, 
yang merupakan proyek open sourcve yang didukung oleh perusa- 
haan SWSoft. Pada dasarnya OpenVz menyediakan Virtual Private 
Server (VPS) pada satu mesin fisik. Setiap VPS seperti halnya server 
berdiri sendiri, dapat di-reboot dan memiliki akses root, pengguna, 
alamat IP, memori, proses, berkas, dan aplikasi sendiri. Teknologi 
ini belum sematang Xen, tetapi cukup menarik untuk diikuti. 

Di samping penggunaan teknik virtualisasi, isolasi sistem dapat 
juga menggunakan teknik lainnya seperti AppArmor. AppArmor ini 
tadinya bernama Immunix, sebelum dibeli oleh Novell dan menjadi 
salah satu unggulan dari distro SUSE. OpenSUSE telah menyertakan 
AppArmor Lite. 

Pada dasarnya, AppArmor ini merupakan sistem pencegahan in- 
trusi yang akan melindungi sistem dari serangan, virus, dan aplikasi 
jahat. AppAmor berintegrasi dengan Linux Security Module (LSM). 
Modul ini akan menambahkan satu aras sekuriti di sistem Linux. 
Dengan AppArmor, setiap aplikasi akan memiliki profil kebijakan 
sekuriti (misal port dan direktori yang diperbolehkan). Sehingga ke- 
tika ada usaha untuk menyalahgunakan suatu aplikasi di luar profil 
yang ditentukan, hal itu akan dicegah, karena dianggap melanggar 
kebijakan sekuriti yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut. Ber- 
bagai profil untuk program aplikasi yang sering digunakan adalah 
web server, mail server, dan aplikasi remote login. 

Manakah yang paling baik? Tidak ada, semuanya tergantung pa- 
da kebutuhan Anda. Produk sekuriti adalah bagian kecil dari usaha 
membuat sistem aman. Dengan Linux, Anda memiliki pilihan yang 
luas untuk memenuhi kebutuhan keamanan server ataupun desktop 


Anda.@ 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


“paten yang gratis atau murah memungkinkan 


lebih banyak munculnya inovasi.” 


Opini-opini Kontributor 


Budi Rahardjo 
Pakar Keamanan Jaringan 


PERLUNYA PEMIKIRAN BARU 


erakan open source tidak hanya membuat perubahaan di 
(ya software saja, akan tetapi juga di dalam dunia bisnis 

secara umum. Penemuan, di bidang apa pun, yang tadinya 
diproteksi untuk diri sendiri atau perusahaan saja, sekarang mulai 
dibuka untuk umum. 

Penemuan (invention) biasanya diproteksi dengan menggunakan 
paten, atau bentuk HaKI (Hak atas Kekayaan/Kepemilikian Intelek- 
tual) lainnya. Untuk paten, penemuan tersebut setelah terdaftar 
dapat dilihat (dibaca) oleh siapa saja. Akan tetapi, siapa-siapa yang 
menggunakan paten harus membayar royalti kepada pemilik paten. 
Biaya untuk royalti ini bergantung kepada pemilik paten, bisa mahal 
dan bisa pula murah atau bahkan gratis. Tren terdahulu menunjuk- 
kan bahwa izin untuk menggunakan penemuan tersebut tidak mu- 
rah. Alasan (klasik) yang digunakan adalah proses penemuan terse- 
but membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 

Perlindungan terhadap karya intelektual ini dilakukan untuk 
mendorong terciptanya lebih banyak lagi karya intelektual. Sang 
pencipta mendapat insentif untuk monopoli atas temuannya untuk 
batas waktu tertentu. Setelah waktu tersebut habis, yang biasanya 
cukup lama, temuan tersebut dapat digunakan oleh siapa saja. Na- 
mun sering kali perlindungan ini ternyata hanya menjadi sekedar 
kertas tanda terdaftar saja dan tidak menjadi produk atau servis. Apa 
untungnya hal ini bagi umat manusia? 

Ada orang atau perusahaan yang mencoba mendaftarkan paten 
sebanyak-banyaknya. Temuan yang didaftarkan patennya tersebut 
tidak untuk digunakan dalam implementasi, melainkan menunggu 
pihak lain untuk menggunakannya. Setelah produk yang menggu- 
nakan paten tersebut terkenal atau sukses, maka orang yang nakal 
ini kemudian menuntut untuk meminta bagian. Dengan kata lain, 
dia menjebak. Perilaku seperti ini membuat suasana penelitian dan 
pengembangan produk menjadi tidak kondusif. 

Banyak paten yang hanya menjadi ganjelan (dormant) saja. Dia 
tidak memiliki manfaat. Orang yang ingin berinovasi mengembang- 
kan produk menjadi takut. Jangan-jangan produk yang dia kem- 
bangkan melanggar paten tertentu. Misalnya Anda ingin mengem- 


www.infolinux.web.id 


bangkan sebuah perangkat (lunak maupun keras) pemutar DVD. 
Dapat diperkirakan ada paten yang akan Anda langgar, kecuali jika 
Anda mau membayar royalti. Bagaimana mungkin seorang individu 
yang mengembangkan perangkat lunak sendiri di rumah atau di 
kampus dapat membayar royalti ini? Ini semua dapat menghambat 
kemajuan. Sayangnya, hal seperti ini masih terjadi saat ini. 

Salah satu pendekatan adalah dengan tidak menggunakan pa- 
ten sama sekali. Akan tetapi pendekatan ini membutuhkan waktu 
karena industri yang berbasis paten masih dominan. Apakah ada 
pendekatan lain untuk masa transisi? 

Ada sebuah cara pandang lain mengenai hal ini, yaitu karya 
intelektual bukan sekedar hak milik (intellectual property) yang di- 
simpan sendiri akan tetapi digunakan bersama-sama (shared) atau 
”diputarkan.” Dalam hal ini, dia berubah menjadi ”intellectual 
capital.” Dalam pandangan ini, temuan dianggap mirip seperti uang 
yang tidak manfaat apabila didiamkan. Dia lebih manfaat apabila 
diputarkan. Pendekatan inilah yang diambil oleh IBM. 

Banyak orang yang bingung mengapa IBM yang merupakan 
raja paten, menghasilkan lebih dari 3000 paten dalam satu tahun, 
merupakan pendukung open source. Selain membingungkan ada 
juga orang yang marah terhadap sikap dari IBM ini. Namun dengan 
munculnya konsep intellectual capital ini, langkah IBM lebih mudah 
dapat diterima. Di satu sisi mereka masih menggunakan paradigma 
lama, di sisi yang lain mereka mulai mencoba paradigma yang baru. 

Adanya akses ke pemanfaatan paten yang gratis atau murah me- 
mungkinkan lebih banyak munculnya inovasi. Hambatan (barrier) 
untuk melakukan inovasi dengan menggunakan penemuan sebe- 
lumnya, bisa menjadi rendah dengan dibolehkannya menggunakan 
paten tersebut secara gratis. 

Satu hal yang masih belum jelas. Pendekatan ini masih bergan- 
tung kepada kebaikan hati dari pemilik paten. Bagaimana jika pe- 
milik paten masih menggunakan paradigma lama dimana dia tetap 
bersikeras menuntut pembayaran? Toh, dia yang memiliki kapital 
(paten maupun uang) tersebut. Itulah sebabnya pemikiran baru 
mengenai perlindungan karya intelektual harus tetap dicari. ta, 


INFOLINUX 02/2006 II 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Opini-opini Kontributor 


Michael S. Sunggiardi 
Pengamat Bisnis IT 


“..mental para ahli TI di Indonesia kebanyakan 


berpikir untuk jangka pendek...” 


PENGEMBANG BISNIS TI DI INDONESIA 


anyak anak muda berprestasi di Indonesia, tetapi tidak punya 
Pam untuk menunjukan kehebatannya, bahkan tidak 

mampu menerapkan semua ilmu yang mereka miliki untuk 
menopang hidup, baik untuk diri sendiri, maupun masyarakat luas. 

Akhir tahun 2005 yang lalu, saya mendapat kesempatan untuk 
mengunjungi satu perusahaan riset swasta di Singapura, yang hasilnya 
dipakai oleh beberapa perusahaan ternama dan dipatenkan dengan 
nama pribadi atau perusahaan tersebut. Salah satu yang menarik 
adalah teknologi mesh network yang menggunakan Linux sebagai 
“bahan dasarnya”. 

Saya sebut menarik, karena sebetulnya, teknologi ini bukan hasil 
riset dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi merupakan pengem- 
bangan dari ide yang dilontarkan oleh Andreas Tonnesen di Univer- 
sity Graduate Center Norwegia. Teknologi yang dikenal sebagai pro- 
tokol OLSR (Optimized Link State Routing) saat ini banyak dipakai 
sebagai referensi oleh perusahaan-perusahaan ternama, sudah tentu 
setelah dimodifikasi dan disesuaikan dengan perangkat keras yang 
mereka kembangkan. OLSR dikembangkan untuk dunia open source 
dan semangatnya adalah kebersamaan. 

Paling tidak ada tiga perusahaan besar di bidang teknologi nirka- 
bel yang membuat modifikasi dari OLSR, salah satunya bahkan sem- 
pat mematenkan teknologinya dan sempat berperang di pengadilan 
Amerika. Di Indonesia, ada satu perusahaan yang juga mengembang- 
kan teknologi mesh network ini, walaupun gaungnya belum terdengar 
luas, karena skala pengembangannya masih relatif kecil dan belum 
didukung industri dan penggunanya. 

Yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini adalah kemampuan 
bangsa Indonesia yang tidak kalah dengan bangsa manapun, hanya 
kesempatan saja yang tidak berpihak. Selain kesempatan emas, kondi- 
si bisnis di Indonesia tidak memungkinkan lahirnya para pemodal di 
dunia TI, yang di Amerika dikenal sebagai Venture Capital. Pemodal 
di Indonesia masih lebih nyaman menanamkan uangnya di bank atau 
berbisnis di luar negeri, karena ekonomi kita yang masih kacau dan 
tidak terkendali dengan baik. 

Faktor ketiga yang menyebabkan kurangnya pengembang TI di In- 


I2 INFOLINUX 02/2006 


donesia adalah mental manusia Indonesia yang kebanyakan mau cepat 
kaya dan tidak konsisten. Berdasar pengalaman, faktor ketiga inilah 
yang menjadi penyebab tidak banyaknya venture capital di Indonesia. 
Kebanyakan venture capital sangat mengharapkan bisnis jangka pan- 
jang, sementara mental para ahli TI di Indonesia kebanyakan berpikir 
untuk jangka pendek dan kalau memungkinkan malah instan. 

Saya terperangah di Singapura, karena mereka memiliki yang na- 
manya bursa pengembang TI total. Para ahli TI dapat memanfaatkan 
bermacam resource yang disediakan pemerintah, seperti permodalan, 
tempat riset, sampai bantuan untuk memasarkan produk yang sudah 
dihasilkan. Jumlah uang yang disiapkan pemerintah Singapura juga ti- 
dak main-main, karena dengan uang sebesar itu, sepertinya Singapura 
ingin mengubah citranya dari negara pedagang menjadi negara riset. 

Akhir dari keterkejutan saya ini adalah, orang yang saya ajak bicara 
dan merupakan salah satu pimpinan institusi tersebut berasal dari In- 
donesia juga. Jadi saya betul-betul terobsesi akan semua yang baru 
saya lihat ini, kapan akan terjadi di Indonesia. 

Sebetulnya, secara tidak sengaja, di perusahaan dan komunitas 
yang saya bangun, saya sudah berusaha untuk menjadi pengembang 
bisnis TI, hanya skalanya yang tidak besar dan masih dalam katagori 
main-main. Sejak 1986 saya sudah mengumpulkan orang-orang pin- 
ter untuk diajak bekerja sama dalam pengembangan sistem, dimulai 
dengan membuat klub komputer dan membuat komunitas TI. Dari 
komunitas ini, sepertinya sudah banyak pentolan TI di Indonesia yang 
cukup terkenal, terutama di bisnisnya. 

Hasil yang paling jelas dari pengembangan komunitas ini adalah 
banyaknya peranti lunak sistem akuntansi yang dibuat oleh perorang- 
an maupun perusahaan, juga konsultan dan ahli networking yang ak- 
hirnya menghasilkan tenaga ahli di nirkabel sampai satelit (Indonesia 
merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki satelit sendiri). 

Sayangnya, mental kebanyakan tenaga ahli itu tidak mendukung 
keberlangsungan pengembangan sistem bisnis TI. Karena ujungnya 
adalah dunia pendidikan di Indonesia, yang tidak menghasilkan 
tenaga berakhlak tinggi, tetapi hanya memproduksi anak-anak yang 
mampu menghafal dan tidak responsif terhadap lingkungannya. 0 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


CD-nya lengkap gak sih? 

Salam untuk InfoLINUX! 

Pada InfoLINUX edisi bulan Desember 
2005, pada rubrik “Ulasan Distro” dibahas 
mengenai distro Live CD Auditor 200605- 
02 dan PHLAK 0.3. 

Saya mau bertanya nih, distro Auditor 
200605-02 kok tidak disertakan sebagai bo- 
nus CD? 

Sekian dulu pertanyaan saya. Terimakasih 
atas penjelasannya. Bravo Linux! 


Anon — via e-mail 


Salam juga! 
Sayangnya kami hanya menyediakan ru- 
ang sebesar satu CD untuk distro Linux, 
maka untuk InfoLINUX edisi Desember 
2005 kami putuskan distro PHLAK 0.3 
yang disertakan sebagai bonus CD. Lagi 
pula, pada rubrik ulasan distro kami ha- 
nya mencantumkan logo “On the CD” 
pada kolom PHLAK 0.3, kan? 
Mudah-mudahan pada edisi-edisi men- 
datang, kami juga akan menyertakan CD 
distro Auditor. Tunggu saja! 


Linux pada sistem embedded. 

Bahas dong! 

Kepada redaksi InfoLINUX. 

Saya mau ngasih beberapa saran nih buat 

InfoLINUX: 

1. Kalau bisa, alangkah baiknya jika pada 
edisi-edisi mendatang, InfoLINUX juga 
menyediakan versi digital (PDF) dari edi- 
si-edisi majalah InfoLINUX, selain versi 
cetaknya. Karena kalau edisi cetak susah 
untuk dibawa ke mana-mana dan juga 
terlalu memakan tempat. Tidak harus 
menyediakan PDF majalah InfoLINUX 
edisi yang terbaru. Cukup edisi yang ter- 
dahulunya saja. Misalnya saja pada edisi 
InfoLINUX yang sekarang, kalau bisa 
dalam bonus CD memuat versi PDF dari 
edisi edisi sebelumnya. 

2. Mohon agar kedepannya, InfoLINUX 
memuat tutorial-tutorial yang memba- 
has pemanfaatan sistem operasi Linux 
dalam dunia embedded system, misal- 
nya saja Linux untuk Playstation, Single 


14  INFOLINUX 02/2006 


Robotika, 
toolnya seperti uClibc, Gemu, BusyBox, 


Board Computer, beserta 


eCOS, dan lain-lainnya. 


Demikianlah saran dari saya. Semoga 
InfoLINUX semakin maju. Terimakasih. 


Albert Suwandhi — via e-mail 


Bung Albert yang terhormat. 
Penyertaan versi digital dari majalah Info- 
LINUX dalam CD sudah ada dalam ren- 
cana kami. Tinggal menunggu saat yang 
tepat. Harap Bung Albert bersabar. 

Tutorial mengenai pemanfaatan Linux 
di dunia embedded system sedang diper- 
siapkan. Tunggu saja. Sedangkan menge- 
nai Gemu, Anda sudah dapat melihatnya 
pada “Tutoria?” kali ini. 

Demikian jawaban kami. Terimakasih 
atas saran-sarannya. Kami tunggu saran- 
saran dari Anda selanjutnya! 


Kasih tahu dong, alamat e-mail 
tokoh-tokoh Linux! 

Redaksi InfoLINUX yang terhormat. 
Tolong dong, kalau InfoLINUX membahas 
tokoh-tokoh Linux dan open source, misal- 
nya yang terdapat dalam rubrik “Sekilas 
Info dari Dunia TT”, disertakan juga alamat 
e-mail dari tokoh tersebut. Tentunya kalau 
sang tokoh-tokoh tersebut tidak keberatan. 
Soalnya kadang-kadang saya butuh untuk 
berkorespondensi dengan mereka. 
Terimakasih. 


Suwartono — via e-mail 


Bung Suwartono yang terhormat. 

Kalau Anda benar-benar memperhatikan, 
pada edisi-edisi terdahulu, InfoLINUX ju- 
ga menginformasikan e-mail-e-mail dari 
para tokoh tersebut. Dan sesuai dengan 
pernyataan Anda, tentu saja hal tersebut 
bergantung pada kesediaan tokoh terse- 
but. 

Akan tetapi, untuk edisi-edisi men- 
datang, kami akan lebih sering menyer- 
takan alamat e-mail dari tokoh-tokoh IT 
tersebut. 

Terimakasih atas sarannya. 


www.infolinux.web.id 


Ralat edisi 01/2006 


Pada InfoLINUX edisi 01/2006 terjadi ke- 
salahan penulisan pada rubrik Berita hala- 
man 8 yang berjudul “Pelatihan Linux di 
Pusat Data dan Informasi Depsos?” 

Di sana pada paragraf dua hingga 
paragraf terakhir tertulis: 

“OpenOffice.org 2.0 yang merupakan 
yayasan dari StarOffice sebenarnya sudah 
mendekati tahap penyelesaian. 


demikian Louis Suarez-Potts menambah- 
kan.” 


Seharusnya yang tertulis adalah: 

“Acara pelatihan dibagi dalam dua gelom- 
bang, dimana gelombang pertama terdiri dari 
96 peserta dan gelombang kedua terdiri dari 
108 perserta. Dengan demikian, total peserta 
adalah 204 orang yang datang dari unit 
pelaksana teknis (UPT) Departemen Sosial RI 
di daerah. Gelombang pertama dibagi dalam 
tiga kelas dengan materi berupa pengenalan 
Linux, menggunakan internet di Linux sampai 
materi OpenOffice.org. Hampir semua peserta 
mengikuti dengan semangat, termasuk peng- 
guna yang belum pernah menggunakan kom- 
puter. Terbukti Linux juga bisa digunakan 
dengan baik. 

Gelombang dua yang merupakan pelatihan 
lanjutan membahas tentang materi adminis- 
trator di Linux. Topik yang dibahas antara lain 
pengaturan jaringan dan troubleshooting. 

Selama pelatihan, setiap peserta menda- 
patkan satu komputer yang tersambung ke 
internet. 

Secara keseluruhan, menurut Ujang Tao- 
fik Hidayat, M.Si selaku salah satu instruk- 
tur pelatihan yang juga merupakan pejabat 
Pranata Komputer Departemen Sosial RI, 
pelatihan dilakukan dengan sukses. Keselu- 
ruhan pelatihan ditutup oleh PLT Sekretaris 
Jenderal Departemen Sosial RI, Cholis Hasan, 
SH, MH.” 


Demikian ralat ini kami informasikan. 
Terimakasih.—Red 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Berani Mengiklankan 


Linux? 


alau dahulu kita mengenali Linux 
Kk melalu cara-cara yang terkesan 
sembunyi-sembunyi baik dari e- 
mail, maupun dari obrolan teman. Seka- 
rang Linux sudah semakin membuat telinga 
gatal. Bukan karena Linux terdengar me- 
nyesakkan, tetapi karena Linux membuat 
banyak orang penasaran. Karena hingga 
sekarang masih banyak yang hanya sekadar 
mengenali Linux, tapi belum berani meng- 
gunakan. 

Pada “Ulasan Hardware” kali ini, vendor 
ECS menghadirkan salah satu produk note- 
book-nya yang menggunakan Linux sebagai 
sistem operasinya. Dan sebenarnya masih 
banyak produk notebook di luar sana yang 
juga menawarkan Linux sebagai sistem ope- 


16  INFOLINUX 02/2006 


rasi default-nya dan yang menarik, produk- 
produk tersebut lebih murah. Dan tidak 
hanya notebook, Linux bahkan sudah men- 


jarah ke produk-produk handheld. Karena 
sifat Linux yang free, maka produk-produk 
yang hadir dengan sistem operasi Linux bisa 
hadir dengan harga yang lebih terjangkau. 
Jika Anda telah menghasilkan produk- 
produk seputar Linux dan open source, ja- 
ngan takut untuk memperkenalkannya ke 
masyarakat. InfoLINUX akan membantu 
Anda dengan mengulas produk-produk 
Anda, baik berupa distro, software, atau buku 
sehingga bisa diketahui oleh semua peminat 
Linux. Mari kita sama-sama mengiklankan 
Linux! Aa 
E. Wiryadi Salim (wiryadi@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Hardware 

Notebook 17 
ECS 600 

Notebook 17 
ECS G320 

KVM 18 
ATEN CE-250 

WLAN Adapter 18 
ASUS WL-100g Deluxe 

Network attached storage 19 
D-Link DNS-120 

Network Attached Storage 19 
THECUS N2100S YES Box 

Distro 

Fox Desktop 1 20 
Mediainlinux 4 20 
Software 

IPCop 1.410 22 
phpLDAPadmin 0.9.7.2 22 
Game 

Snowball 0.2 24 
WordSlider 1.0 24 
Buku 

Linux Firewalls 25 
Unix/Linux Survival Guide 25 


Menggambar Diagram dengan Dia 25 


Definisi Label “On the CD” 


Sebuah software yang memperoleh 
label “On the CD”, berarti Anda dapat 
menemukan paket software tersebut 
dalam bonus CD InfoLINUX edisi kali ini. 


2D AAN 
PN 


& 
“« 


Prosedur “Linux Ready” 


Sebuah PC atau notebook yang “ 
mendapatkan predikat “Linux Ready”, 

berarti semua peripheral standar seperti 
adapter jaringan LAN maupun WLAN dapat ber- 


fungsi sebagaimana mestinya mulai dari proses 
instalasi sebuah distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware tersebut. Distro Linux 
yang digunakan dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah Knoppix 4.0.2, Mandriva Linux 2006, Fe- 
dora Core 4, dan SUSE LINUX 10. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


NOTEBOOK NOTEBOOK 


Spesifikasi Hardware Spesifikasi Hardware 


Manufaktur ECS Manufaktur ECS 

Model 600 Model 6320 

Processor Intel Pentium M 740 (Dothan, 1,73GHz) Processor VIA C3 (Nehemiah) 1.0GHz, FSB133MHz, 64KB L2 cache 
Memori 1024 MB (DDR SDRAM), upgradeable to 2GB Memori 128MB DDR SDRAM, upgradeable to 1024MB 

Harrdisk TOSHIBA MK4025GAS (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100) Harrdisk SEAGATE ST93015/A (30 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) 
Lainnya TSSTcorp CD/DVDW, WLAN Intel PRO, Modem MDC V.92 Lainnya ASI CD-ROM SCR-242, MDC V.90 56Kbps Fax/Modem 
Dimensi 363 x 281 x 27/30 mm (depan/belakang), 3 kg Dimensi 315 x 255 x 35,5/37 mm (depan/belakang), 2,4 kg 
Harga US$1.488 (Garansi 3 tahun) Harga US$499 (Garansi 3 tahun) 

Kontak ECS Indonesia, Telp (021) 628-2048 Kontak ECS Indonesia, Telp (021) 628-2048 

Situs www.ecs.com.tw Situs www.ecs.com.tw 


otebook ECS 600 hadir 
ae dilengkapi sistem 
operasi. Oleh karenanya, bisa 
hadir dengan harga yang mu- 
rah di kelasnya. Tapi, di luar itu, 
sebenarnya ECS dapat menggu- 
nakan solusi lebih baik dengan 
melengkapinya dengan sistem 
operasi Linux OEM gratis yang 
sudah banyak saat ini. Con- 
toh yang terkenal adalah distro 
Ubuntu 5.10 yang memiliki pilih- 
an instalasi OEM. 

Dengan demikian, pembeli 
tidak membawa notebook ini 
dengan layar kosong dan harus 
diberi pekerjaan awal, yaitu men- 
cari sistem operasi. 

Notebook ini sangat bersaha- 
bat dengan Linux. Dengan SUSE 
Linux 10.0, kami bisa meman- 
faatkan semua elemen yang ada 
di laptop ini, seperti wireless LAN, 
modem, hingga TV Tuner! 

Hanya saja yang menjadi ma- 
salah adalah ketika melakukan 


konfigurasi resolusi layar. Karena, 
notebook ini hadir dengan layar 
widescreen dan X Window yang 
ditampilkan secara default adalah 
bukan widescreen. Sehingga kon- 
figurasi harus dilakukan dengan 
tool SaX dari SUSE Linux atau 
melalui command line serta me- 
nambahkan baris pada file xorg. 
conf. NEWS 


Perlengkapan 1596 Performa 1596 


Ergonomis 1096 Baterai 10Y5 


Handling 10Yo 
Layanan 10Y4 Harga 3095 

Hasil Pengujian 

Perlengkapan #NNPPMP/////7 7,3 


Handling MENENIALLU7 1,2 
Ergonomis ..TIGIIGALLU) 12 
Layanan MENIEGALLL) 1,6 
Baterai "11/11/1171 / 1133 
Harga MENEBLUILILIL/ 5,0 
Performa "1////// / NG) 


emang sudah banyak 
Li aan yang menawar- 
kan Linux sebagai sistem operasi 
defaultnya, namun baru dari 
ECS yang hadir di lab kami. 

ECS G320 ini hadir dengan 
dilengkapi distro Linux Linspire 
versi 4.5. 

Dengan Linspire 4.5, semua 
tombol notebook ini (kecuali 
tombol “jendela”) bisa berfungsi 
dengan baik, dari tombol volu- 
me suara, browser Internet yang 
langsung memunculkan Linspire 
Browser Suite, hingga tombol e- 
mail client yang memunculkan 
Linspire E-mail suite. 

Tidak puas dengan Linspire 
4.5, kami juga menguji kom- 
patibilitas notebook ini dengan 
Linspire Five-0. Walaupun tidak 
banyak berubah, namun dengan 
Linspire Five-0, notebook ini 
berjalan lambat. 

Walaupun tampaknya note- 
book ini sangat menonjolkan 


www.infolinux.web.id 


Linux, namun pada perlengka- 
pannya, kecuali pada CD insta- 
lasi Linspire 4.5, terutama CD 
utility, tidak terdapat tool-tool 
dan driver untuk Linux. 

Tapi, pengguna akan puas 
dengan Linspire 4.5, karena 
yang 
user-friendly dan mirip dengan 
Windows. A EWS 


penampilannya sangat 


Perlengkapan 1595 Performa 1596 


Ergonomis 1095 Baterai 10Y6 


Handling 10Y6 
Layanan 10Y Harga 3075 

Hasil Pengujian 

Perlengkapan IIA /LI/ILI/U7 40 


Handling MENEALLLI 65 
Ergonomis . FIIIIAAIA17 0 
Layanan MENEOGOLLU) 13 
Baterai MENELLILLLU 46 
Harga "1//////// MN) 
Performa "1/11 /// MO 


INFOLINUX 02/2006 17 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


KVM 


WLAN ADAPTER 


Spesifikasi Hardware 


MENGE280 
Spesifikasi ardwar 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur ATEN Manufaktur ASUS 
Model CE-250 Model WL-100g Deluxe 
Keyboard/Mouse PS/2 Interface 32-bit CardBus interface, type II, 3.3V only 
Resolusi video 1280 x 1024 Standar IEEE 802.11b/g Afterburner Technology 
Jarak maksimum 150m Range Frekuensi 2.412-2.484 Ghz 
Penggunaan power AC 9V 2.7W (maksimum) Lain-lain Sekuriti: 64/128-bit WEP: Transmit power: 12 - 15 dBm 
Dimensi 130 x 100 x 35mm, 300g (L): 100 x 85 x 25mm, 220g (R) Dimensi 114.3x 54x 8.7 mm, 559 
Harga US$230 (Garansi 1 tahun) Harga US$42 (Garansi 1 tahun) 
Kontak Gigantika Pratama Prima, Telp (021) 6530-5789 Kontak Astrindo Senayasa, Telp (021) 6126-1330 
Situs www.aten.com Situs www.asus.com 
ika penggunaan KVM olehad- bisa dihubungkan dengan satu idak semua notebook Hanya saja, mungkin fitur 


ministrator untuk memonitor 
server hanya terbatas di ruangan 
server saja, tentu saja membatasi 
ruang gerak administrator. 

ATEN CE-250 merupakan 
solusi untuk permasalahan terse- 
but. Dengan terdiri dari dua ba- 
gian, yaitu unit remote dan unit 
lokal. Unit remote dihubungkan 
ke komputer administrator yang 
letaknya terpisah jauh. Unit lokal 
dihubungkan ke dua bagian, ya- 
itu KVM switch/komputer yang 
ingin diremote dan komputer 
monitor administrator yang ber- 
ada di ruang yang sama. 

Instalasi CE-250 sangat mu- 
dah, karena tidak disibukkan 
dengan hal-hal pengaturan dan 
semuanya berjalan secara oto- 
matis setelah terinstalasi. 

Antar unit remote dan unit 
lokal ini dihubungkan dengan 
kabel RJ-45 dan bisa hingga 150 
m. Namun, kedua unit ini hanya 


18 INFOLINUX 02/2006 


kabel dan tidak bisa digabung- 
kan dengan jaringan yang sudah 
ada. Karena, unit remote tidak 
akan menemukan unit lokal. 

Pada unit lokal terdapat tom- 
bol opsi lokal atau auto. Jika 
yang terpilih adalah opsi lokal, 
maka pada komputer monitor 
administrator yang dihubung- 
kan ke unit remote tidak akan 
ada tampilan. NEWS 


Perlengkapan 206 


Performa 3546 
Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3596 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan ' SIIIAINYI/UV7 5 


Handling MENANANILU/ 18 
Layanan MENERBLLILIL7 6,0 
Harga "1//////// MN) 
Performa "1111111 / 1 


dilengkapi dengan kemam- 
puan wireless. Oleh karenanya, 
masih ada solusi berupa WLAN 
Adapter yang menggunakan in- 
terface PCMCIA. 

Kali ini, WL-100g Deluxe 
mendukung tiga standar WLAN, 
yaitu IEEE802.11b, IEEE802.11g 
dan IEEE802.11g High Speed 
Model hingga 125 Mbps. 

Sayangnya, kami belum sem- 
pat menguji kemampuan WLAN 
ini pada 125 Mbps. Sehingga, 
kami hanya menguji pada ke- 
mampuan 54 Mbps. 

Sebelum ke sana, bagaimana 
kompatibilitas WLAN adapter 
ini di Linux? Hal tersebut seper- 
tinya selalu menjadi tantangan di 
lingkungan Linux. Tapi tak usah 
khawatir, karena ketika kami 
memasangkan WLAN adapter 
ini dengan SUSE Linux 10.0 dan 
WLAN adapter ini dapat dike- 
nali dengan baik. 


www.infolinux.web.id 


WL-100g Deluxe belum ber- 
fungsi secara optimum. Sehing- 
ga, kami harus menggunakan 
trik dengan menggunakan dri- 
ver Windows dari WL-100g 
Deluxe dengan memanfaatkan 
tool ndiswrapper. Tentu saja se- 
belumnya, harus menginstalasi 
paket ndiswrapper yang umum- 
nya sudah disertakan pada setiap 
distro Linux. NEWS 


Perlengkapan 20y5 
Performa 3546 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan NNNNNNN/////7 7,5 


Handling MENARA 85 
Layanan MEEEALLILILUI 80 
Harga MEOEAOLLLUI 1 
Performa "111111 / 100 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


NETWORK ATTACHED STORAGE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


NETWORK ATTACHED STORAGE 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur D-Link Manufaktur THECUS Technology 

Model DNS-120 Model N2100S 

Standar IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standar IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

Port Storage 2xUSB 2.0 Port Storage 3x USB 2.0 (480Mbps), 2 x 3.5” SATA HDD 
Security Folder Permissions, Account Based FTP Server Security Folder Permissions, Account Based FTP Server 
Misc Sertifikasi: FCC, CE Misc Protokol: SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP 
Dimensi 142x109 x 30 mm, 1819 Dimensi 160 x 85 x 200 mm, 1.3 kg 

Harga - (garansi 1 tahun) Harga US$399 (Garansi 1 tahun) 

Kontak Berca Computel, Telp (021) 231-6352 Kontak PT Spectrum Utama, Telp (021) 601-3281 
Situs www.dlink.com Situs www.thecus.com 


NS-120 yang merupakan 

produk dari D-Link ini 
menghubungkan drive USB ke 
jaringan perusahaan. Sayangnya, 
DNS-120 tidak dilengkapi de- 
ngan drive internal dan port USB 
yang disediakan hanya sebanyak 
dua buah. Dan juga, DNS-120 
tombol “Release” 
yang digunakan apabila penggu- 


dilengkapi 


na ingin melepaskan drive USB 
dari slot-nya. 

Selain itu, pada saat konfi- 
gurasi awal dari DNS-120, kami 
sempat dibingungkan dengan 
petunjuk yang diberikan dari 
buku, di mana pada buku ma- 
nual diperlihatkan bahwa untuk 
mengonfigurasi DNS-120 me- 
lalui browser web adalah dengan 
mengakses alamat 192.168.0.107 
atau pada petunjuk lain malah 
mengarahkan ke alamat 
192.168.0.104. Akan tetapi, kami 
selalu mendapat pesan kesalah- 
an ketika mengakses kedua ala- 


mat tersebut, sehingga kami 
melakukan pencarian alamat IP 
dari DNS-120 dengan menggu- 
nakan tool nmap dan yang kami 
temukan bahwa alamat dari 
DNS-120 adalah 192.168.0.101. 
Sayang sekali, vendor D-Link ti- 
dak memperhatikan hal ini. 

Namun di luar hal tersebut, 
pada pengujian performa, DNS- 
120 memberikan hasil yang sa- 
ngat cepat. NEWS 


Perlengkapan 2076 
2 Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 56 


Harga 35Y6 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan ' AMAM//1/11LIVU7 AA 


Handling MANELLLULU 48 
Layanan MENELLULILILN A6 
Harga 5 
Performa MONOTITILU/ 18 


hecus Technology meru- 
pakan perusahaan penghasil 
solusi storage data multimedia 
dan sistem-sistem akses wire- 
less metropolitan area network 
(WMAN). Dan N2100 YES Box 
merupakan unit IP storage ber- 
basis processor 80219 Intel yang 
mendukung XScale Technology. 
N2100 menawarkan dua buah 
internal slot harddisk SATA 3.5 
inch berkapasitas memory hing- 
ga 800 GB dan berbagai susunan 
storrage disk, termasuk RAID 0, 
RAID 1 dan JBOD untuk mem- 
berikan kapasitas yang lebih bagi 
penggunanya untuk menyimpan 
file-file video, film dan foto. 
Dengan dilengkapi advanced 
power saving — management, 
N2100 (huruf S di belakang ber- 
arti memiliki kulit berwarna sil- 
ver/perak) hanya menggunakan 
power listrik 3096 lebih sedikit 
dibandingkan PS dengan sistem 
yang sama. 


www.infolinux.web.id 


Instalasinya juga sangat mu- 
dah, demikian juga ketika me- 
masukkan drive USB ke slot 
USB, kita langsung dapat meng- 
akses drive tersebut melalui web 
atau samba. 

Untuk mendukung kecepata 
akses ke storage, N2100 dileng- 
kapi port-port Gigabis Ethernet 
yang mendukung pengiriman 
data berkecepatan tinggi ke se- 
tiap client. AEWS 


Perlengkapan 205 
Performa 3546 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan SIIIIII//1V7 SA 


Handling MENEENILLLI 66 
Layanan MEREMILLLL 55 
Harga MERULILULUL 30 
Performa PL LNG 


INFOLINUX 02/2006 19 


Ulasan Distro 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


DESKTOP 


File Edit View 


G-)- 8 9 A4 BhaimumtorinurorimoEi |v) O co 
5 |ftFoXLinux-News | 


FoX Linux - Screenshots 


Pena NAN 
a Miano mete Romob 


sitem automatici 


AnnunciGooale — Controto remoto Masterkzazonecd 


Screenshots 


Spesifikasi Distro 


DESKTOP 


locaton Edr Yew Go Bookmarks Toos Settings Window Hop 


200000 sen saaBa: 


Pembuat Glauco Zuccaccia, Luca Ferrari Pembuat Mediainlinux Project 
Situs www.foxlinux.org Situs www.mediainlinux.org 
Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.614 Kernel 2.612 

Desktop KDE 3.5.0 Desktop Gnome 2.10 

Office OpenOffice.org 2.0.0 Office 5 

Internet Firefox 1.5, Gaim 1.5.0 Internet Firefox 1.5, Gaim 1.5.0 
Multimedia Xmms 1.210 Multimedia Gimp 2.2.9 

Server Samba 3.0.20a Server Samba 3.0.20b 

Game KDE games Game KDE games 

Tool K3b 0.12.10 Tool K3b 0.12.10 


inux sekarang sudah tidak 

membosankan. Varian un- 
tuk desktop sudah banyak ber- 
munculan. Salah satunya adalah 
distro yang foxy (seksi) satu ini, 
yaitu Fox Desktop. 

Dibangun dari Fedora Core 4 
namun dengan paket-paket yang 
lebih update. Fox Desktop meru- 
pakan sistem operasi penuh 
yang memang dibuat untuk ke- 
butuhan desktop. Penampilan 
yang diberikan, tampaknya para 
pengembang Fox Desktop sa- 
ngat menyukai bentuk desktop 
MacOS, hanya saja Fox Desktop 
benar-benar free (bebas/gratis). 

Fox Desktop memberikan 
beberapa fitur yang tidak ter- 
dapat di Fedora Core 4, con- 
tohnya seperti tool Smart yang 
merupakan manajemen software 
default, repositori update dan 
instalasi yang lengkap, driver 
ATI dan nVIDIA, hingga modul 


20 INFOLINUX 02/2006 


NTFS untuk membaca sistem 
file NTFS milik Microsoft. 

Fox Desktop sendiri dibagi 
menjadi dua versi, yaitu Lite dan 
Professional. Versi Lite hanya 
terdiri dari sebuah CD yang 
dapat di-download dengan be- 
bas, sedangkan versi Profession- 
al adalah sebuah DVD yang bisa 
dibeli melalui situs resminya. 

Namun, cukup dengan versi 
Lite serta koneksi Internet untuk 
memperoleh paket-paket dari 
repositori Fox Desktop, kita su- 
dah dapat menikmati versi Pro- 
fessional. Akan tetapi, dengan 
membeli versi Professional, se- 
lain menjadi anggota VIP Fox 
Desktop, Anda juga turut me- 
nyumbang untuk pengembang- 
an distro ini. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium Il 
Harddisk Minimum: 1.7 GB 
Memory Minimum: 128 MB 


ada edisi terdahulu kami 
Pp pernah mengulas distro yang 
berisi kumpulan tool keamanan 
jaringan, maka distro Mediain- 
linux merupakan distro Linux 
berbasis Knoppix yang paket- 
paket di dalamnya merupakan 
aplikasi-aplikasi multimedia. 

Pada rilis ke-4 ini, Mediain- 
linux, yang dibangun dari Knop- 
pix 4, semakin serius dengan pa- 
ket-paket multimedia. Bahkan 
kali 
dites pada sebuah lingkungan 


ini, distro Mediainlinux 
penelitian dan produksi untuk 
multimedia, TV dan film yang 
berhubungan dengan bisnis. 
Dan pengetesan ini dilakukan 
di Virtual Reality & MultiMedia 
Park (www.vrmmp.it) dan Lu- 
mig Studios (www.lumig.com). 
Sangat serius, bukan? 

Dengan lingkungan desk- 
top Gnome 2.10, Mediainlinux 
4 menyediakan hingga 200 


www.infolinux.web.id 


software free Gnu/Linux un- 
tuk menghasilkan 2D, 3D, Au- 
dio dan Video. Dan oleh para 
pengembangnya, Mediainlinux 
diberi sebutan sebagai “tool pi- 
sau swiss untuk multimedia”. 

Bagi para seniman, Mediain- 
linux bisa menjadi sistem op- 
erasi yang dapat mendampingi 
Anda dalam melakukan peker- 
jaan atau hobi. Lihat saja tool- 
tool yang disertakan, seperti 
LIVES, Cinerella, Kino untuk 
video-editing, Scribus, Sodipodi, 
Inkscape, Gimp untuk manipu- 
lasi gambar, serta Soma, Wired, 
Mixxx untuk produksi audio 
atau musik. 

Jangan takut, karena paket- 
paket di distro ini merupakan 
free software. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium III 
Harddisk — Maksimum: 2 GB 
Memory Minimum: 256 MB 


Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


NETWORKING / FIREWALL 


IPCop - Traffic Shaping Settings - Mozilla Firefox 


Settings: 
Downlink speed (kbit/sec): 1024 
Uplink speed (kbit/sec) 128 Enabled: r 
-Saee| 
Add service 
Enabled: r Protocol: TCP X 
Priority: Medium “| Port: 
Dada | 
Traffic shaping services 
Priority Port Protocol Enabled 
High 8000 ta im) p 8 


Spesifikasi Software 


DATABASE / FRONT-ENDS 


phpLDAPadmin - 0.9.6c - Opera 8.5 


@tome 
W Reguestfeature df Reportabug 
@ donate Dep 
@ Refresh 
MM OpenLDAP 2.2.23 Ef) Copy or move this entry 
(schema | search |refteah | Info (import | export 


8 Mdc-example, dcscom (193 
“Create new entry here 
& & cnsadmin (5) 
8 cn-AGroup (2 
2 cn-AGroup2 (1 
& @ cnsalbert michelet 
af cn-astur 
af cn-brand (1 Dn, 
@ M@ cnbrizio brizzica (1 
@ & cnscommandToExec 
@ @ cn-Dawid Kellerman (4) 


admin 


description 


mithfam.org/phpldapadmin-demo/ 


#3 cn-FooGroup (1 
& @ cn-Greg Walls 
@& @ cnsibo2 test (1 


objectClass 


ho comment. — 
& M@ cnsDeep Sandhu « y 
& @ cnsDieter Thoma 
8 M@ cnsDuMMY User (1 Fax alias 
& @ cnsfazil irvasa (234567 
(add value) 


@ organizationalRole (structural) 


& @ cn-lose Ribamar Santana Nelr| @ top 
4 » 


Spesifikasi Software 


Pembuat IPCop Firewall Team Pembuat PhpLDAPadmin Team 
Situs http://www.ipcop.org/ Situs http://phpldapadmin.sourceforge.net/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi Dependensi Apache, phpLDAP, MySOL/PostgreSOL, OpenLDAP 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium II 
Reguirement @ RAM minimal 128 MB Reguirement @ RAM minimal 128 MB 
@ Ruang kosong sebesar 150 MB » Ruang kosong sebesar 5 MB 


Da jaringan Internet, 
semua kegiatan yang di- 
lakukan tidak bisa dikatakan 
aman 100Y6 dari ancaman. Un- 
tuk meminimalisasi masalah ke- 
amanan ini, Anda dapat meng- 
gunakan software firewall. Dan 
jika Anda menginginkan firewall 
dengan fitur yang lengkap di 
Linux, coba gunakan IPCop. 
IPCop adalah Linux firewall 
yang cukup lengkap dan mudah 
dikonfigurasikan. Dengan meng- 
gunakan IPCop, Anda dapat de- 
ngan mudah mengonfigurasikan 
firewall dari menu berbasis web. 
Beberapa fitur yang dimiliki 
oleh IPCop, antara lain menu 
konfigurasi berbasiskan web, 
aplikasi IDS untuk mendeteksi 
serangan dari luar ke dalam ja- 
ringan Anda, fasilitas VPN, kon- 
figurasi kernel yang optimal un- 
tuk keamanan, dan sebagainya. 
IPCop sendiri dibundel men- 
jadi sebuah distro Linux yang 
dikhususkan untuk Firewall. Jadi 


22 INFOLINUX 02/2006 


untuk menginstalasikan IPCop, 
sediakan terlebih dahulu sebuah 
partisi kosong sebagai tempat 
instalasinya. Setelah terinstalasi 
dengan baik, Anda dapat langsung 
IPCop secara 
langsung maupun secara remote 


mengonfigurasi 


dari komputer lain. 

Sebagai salah satu firewall yang 
free dan mudah dikonfigurasikan, 
IPCop dapat menjadi salah satu 
software firewall terbaik yang 
dapat Anda gunakan di jaringan 
Anda. ASup 


Dokumentasi 206 
Fungsionalitas 
45Yo 


Fitur Tambahan 
356 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas NIIIIIN0117 9,4 
Fitur Tambahan M9999710191/7 9,2 
Dokumentasi '#/9O9001017 94 


hpLDAPadmin adalah web 

based LDAP browser dan tool 
management yang dibuat dengan 
menggunakan script PHP. Dengan 
menggunakan aplikasi ini, Anda 
dapat mengonfigurasikan aplikasi 
LDAP server dengan mudah. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
oleh PhpLDAPadmin, di antara- 
nya, LDAP tree browser, template- 
based entry editing, copy LDAP 
entries, LDIFF dan DSML export, 
LDIFF import, manage user pass- 
word hashes, dan sebagainya. 
Karena fiturnya ini, PhpLDAP- 
admin termasuk ke dalam 50 best 
PHP Software dalam PHP Ouebec 
Conference 2004. 

Selain OpenLDAP, beberapa 
LDAP Server yang telah di-sup- 
port oleh PhpLDAPadmin, di an- 
taranya Fedora Directory Server, 
Microsoft Active Directory, No- 
vell Netware 6.5 eDirectory, dan 
Sun Directory Server. 

Untuk dapat menggunakan 
phpLDAPadmin, pastikan Apache, 


www.infolinux.web.id 


MySOL/ PostgresOL, dan PHP 
dengan LDAP support, sudah 
terinstalasi dengan baik di sistem 
Anda. Setelah itu, extract ke Docu- 
ment Root Apache Anda, dan edit 
parameter pada file config.php. 
Sebagai aplikasi Front-End 
untuk LDAP Server 
OpenLDAP, penggunaan php- 


seperti 


LDAPAdmin dapat meringan- 
kan Anda dalam mengedit file 
konfigurasi LDAP yang terlihat 
cukup rumit bagi sebagian Sys- 
Admin. Sup 


Dokumentasi 20Y4 
Fungsionalitas 
45 


Fitur Tambahan 
35Y6 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas NNIINIII1/7 9,4 
Fitur Tambahan N999991919197 9,4 
Dokumentasi 'AIIGIIOGA1/ 94 


Ulasan Game 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


ARCADE 


Spesifikasi Game 


ot 
po» cc 


PUZZLE 
abi 
i(claifix ih 

1 esjejlaji 
yiyipiecicla/r 
pm'ah'h/w 4 
p(1vizja|z 

y 'b xisia 
aa pe'a y 


Spesifikasi Game 


Pembuat Willi Kappler xgrandor@gmx.de»— Pembuat Duncan Gough 
Situs http://www.snowball.retrovertigo.de Situs http://www.suttree.com/code/pygames/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi python, pygame Dependensi python, pygame 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium II 
Reguirement @# RAM sebesar 128 MB Reguirement @ RAM minimal 128 MB 
@# Ruang kosong sebesar 2 MB @ Ruang kosong sebesar 3 MB 


i dunia Linux, pustaka SDL 
D terkenal sebagai salah satu 
pustaka yang digunakan dalam 
pembuatan game. Selain game 
Linux yang dibuat dengan ba- 
hasa C/C4#-- dan pustaka SDL, 
banyak pula game Linux yang 
dibuat dengan menggunakan 
bahasa python dan pygame. 
Salah satu game yang dibuat 
dengan menggunakan python 
dan pygame adalah Snowball. 

Snowball adalah Jump y'run 
puzzle game yang hampir mi- 
rip dengan game Solomon Key. 
Dalam games ini, Anda akan 
berperan sebagai Tux si penguin, 
yang berusaha untuk membebas- 
kan bola salju yang terperangkap 
dalam rintangan. 

Untuk membebaskan bola 
salju yang terperangkap ini tidak- 
lah mudah. Masalah pertama, 
Anda akan berhadapan dengan 
musuh yang selalu menghalangi 
jalan Anda dalam mengambil 
setiap item yang ada. Masalah 


24 INFOLINUX 02/2006 


kedua, Anda harus dapat me- 
ngatur 12 balok yang Anda mi- 
liki, agar cukup sebagai tangga 
untuk meraih semua item yang 
diperlukan. 

Dalam Snowball versi 0.2 ini, 
kita dapat memainkan 20 level 
yang tersedia. Objek yang terse- 
dia juga semakin banyak, mulai 
dari tangga, jam, botol, lift, ice- 
ground, dan sebagainya. 

Sebagai salah satu game ar- 
cade yang ringan, Snowball sa- 
ngat menyenangkan untuk Anda 
mainkan.A Sup 


Fitur Tambahan 206 


Grafik 40 


Suara 40yo 


Hasil Pengujian 


Grafik P1//1// // 1IROID 
Suara MENNNNANIL/ 38 
Fitur Tambahan III II II37 20 


ordSlider — merupakan 
War game yang dibuat 
berdasarkan classic jigsaw slid- 
ing puzzles. Seperti jenis puzzle 
games lainnya, games ini akan 
membuat Anda berpikir cepat 
untuk dapat memenangkan per- 
mainan. 

Inti dari permainan Word- 
Slider adalah menyusun secara 
cepat huruf-huruf yang terse- 
dia menjadi empat buah kali- 
mat yang diberikan secara acak. 
Anda hanya diberikan waktu 
selama 60 detik untuk dapat me- 
nyusun keempat kalimat yang 
diberikan secara benar. Sulitnya 
lagi, kalimat yang telah tersusun 
akan mempersulit jalan untuk 
menyusun kalimat yang lain. 

Sebelum dapat memainkan 
WordSlider, pastikan python 
dan pygame sudah terinstalasi 
dengan baik di sistem Anda. Se- 
lanjutnya Anda dapat langsung 
menjalankan file WordSlider.py 
untuk memulai permainan. 


www.infolinux.web.id 


Secara umum, game buatan 
programer 3RD Sense ini, sangat 
menyenangkan untuk dimain- 
kan. Apalagi kalimat-kalimat 
yang menjadi soal, dapat kita 
ubah sendiri dengan mengedit 
file simple.txt yang ada dalam 
directori wordlists. Suara yang 
ada dalam game ini juga sudah 
cukup sesuai untuk mendukung 
permainan. 

Jika Anda seorang pengge- 
mar puzzle game, WordSlider 
dapat menjadi salah satu game 
pilihan untuk Anda. ASup 


Fitur Tambahan 206 


Grafik 40yo 


Suara 40Y 


Hasil Pengujian 


Grafik "1/////// NRPO 
Suara MENNNNANIL 28 
Fitur Tambahan IIIIIIIAM/ 8,8 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


SEKURITI 


SYSADMIN 


Ulasan Buku 


GRAFIS 


Spesifikasi Buku 


Steve Suehring, Robert Ziegler ang Erik M. Keller 
 Novell Press — Charles River Media Dian Rakyat 
552 Halaman . 290 Halaman 1174 Halaman 
. September 2005 September 2005 | Agustus 2005 
US$49.99 US$39.95 Harg US$44.99 
.0-67232-771-6 1-58450-433-1 ISBN 979-523-728-4 
- —. CD Survival Kit ONuS CD Waroeng IGOS dengan Dia 


nda tidak akan bosan untuk mempe- 

lajari langkah-langkah pengamanan 
sistem, kecuali Anda sudah mulai tidak 
perduli dengan keamanan data perusahaan 
Anda. 

Ketika sistem Anda terhubung dengan 
jaringan luar (Internet), akan banyak sekali 
paket-paket data yang masuk sistem Anda. 
Apa saja paket-paket tersebut? 

Kalau paket-paket tersebut memang 
berupa data-data yang kita inginkan dari 
jaringan luar, mungkin tidak menjadi ma- 
salah. Tapi, tidak jarang paket-paket tidak 
dikenal dan tidak bersahabat ikut numpang 
memasuki jaringan Anda dan hal ini tidak 
bisa dihindari! 

Buku Linux Firewalls mengungkapkan 
paket-paket 
tersebut. Penjelasan yang dikhususkan pada 


dengan lengkap mengenai 
ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi 
jaringan-jaringan kecil dari sumber-sumber 
luar. Dengan tutorial yang mendalam, buku 
ini memperkenalkan langkah-langkah peng- 
amanan jaringan dari arsitektur paket dan 
komunikasi daemon-daemon client/server 
berbasis jaringan. 

Komunikasi daemon-daemon yang tidak 
berbahaya merupakan bagian operasi dari 
jaringan sistem operasi POSIX-compliant, 
contohnya Linux, akan tetapi chatter dari 
daemon yang terus-menerus berjalan di 
background bisa dimanfaatkan para cracker 
luar untuk mencari lubang. NEWS 


alaupun memiliki banyak klon, na- 

mun semua sistem Linux dan Unix 
memiliki kemiripan pada administratornya. 
Buku Guide 
menjelaskan dengan detail mengenai kemi- 


Unix/Linux — Survival 
ripan-kemiripan tersebut dan mengajarkan 
kepada para SysAdmin bagaimana melaku- 
kan pekerjaan-pekerjaannya pada semua 
sistem tersebut. 

Dengan menggabungkan pengetahuan 
dan latihan terbaik administrator, buku ini 
memandu jalan SysAdmin dengan step-by- 
step dalam menjelaskan proses instalasi, 
pengaturan dan melakukan konfigurasi pa- 
da sistem baru. 

Jika Anda termasuk administrator yang 
tidak terbiasa dengan sistem yang dikonfigu- 
rasi oleh orang lain, buku ini mengajarkan 
bagaimana mengadministrasi sistem terse- 
but, sehingga Anda bisa terbiasa. 

Buku ini dimaksudkan menjadi refe- 
rensi cepat bagi para administrator dalam 
melakukan pekerjaannya, karena buku ini 
memberikan berbagai petunjuk mengenai 
dimana dan apa yang harus dicari untuk 
mempercepat sistem Linux, namun sistem 
tersebut tetap berjalan dengan lancar. 

Para administrator juga akan mempela- 
jari tekinik-teknik maintenance pencegahan 
untuk mengeluarkan dan mengevaluasi data 
dan menciptakan sistem peringatan yang bi- 
sa memberikan reaksi bahkan sebelum para 
client mengetahui masalah tersebut. MEWS 


www.infolinux.web.id 


ebagai mahasiswa atau pekerja kon- 
Tea mungkin akan sering membuat 
suatu bentuk konsep konstruksi diagram 
instalasi. Dan software tool yang digunakan 
untuk membantu melakukan pekerjaan pun 
masih jarang. 

Kalau di lingkungan Windows, mungkin 
sudah dikenal produk dari Microsoft, yaitu 
Visio. Dan tool Visio ini berhasil membantu 
menciptakan konsep diagram instalasi. Na- 
mun, harganya yang mahal bisa menjadi 
penghalang bagi yang berkantong tipis. 

Di lingkungan Linux juga menyediakan 
software tool seperti ini, yaitu Dia. Ingat, ini 
bukan membahas mengenai orang ketiga, 
tapi memang software tool yang bernama 
“Dia”. Dengan tampilan yang oleh para 
pengembangnya diusahakan agar mirip 
dengan Visio, Dia bisa dijadikan alternatif 
yang free untuk membantu melakukan pe- 
kerjaan Anda. 

Buku ini lengkap memberikan penjelasan 
mengenai penggunaan Dia. Mulai dari cara 
menjalankan Dia dari awal hingga pemba- 
hasan mengenai perangkat bantu dari Dia. 

Yang menjadi buku ini mudah diikuti 
adalah panduan-panduan gambar yang 
lengkap, sehingga pembaca dapat meng- 
ikuti langkah-langkah dengan mudah, con- 
tohnya seperti pada bab yang membahas 
pembuatan bagan organisasi dan bab yang 
membahas pembuatan diagram ER (entity 
relationship). NEWS 


INFOLINUX 02/2006 25 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


CD1 
/PENTING 


/RubrikWlternatif 
Albumshaper 2.1 


Digikam 0.3.0 


GPhoto2 2.16 


Gthumb 2.6.8 


Gtkam 0.1.12 
Gwenview 1.3.1 


yappa ng 2.3.2 


/Rubrik/Praktik Instan 
KDE 3.5.0 


/Rubrik/Ulasan Games 
Snowball 0.2 


Wordslider 1.0 


/Rubrik/Ulasan Software 
ipcop 1.4.0 


Kioskadmintool 1.0 


phpidapadmin 0.9.7.2 


Texmaker 1.12 


CD2 
/Burner 
K9Copy 1.0.2 


/Development 
Java 1.5.0 


/Grafis 
Blender 2.40 


Hugin 0.5 


Slideshow Creator 0.3.1 


/Installer 
JEexpress Professional 6.9.8 


/Multimedia 
rstudio 0.1 


/Office 
Treeline 0.14.0 


/Rubrik/Praktik Instan 
KDE 3.5.0 


/Security 
Tiger Envelopes 0.6.7 


26 INFOLINUX 02/2006 


GRAFIS 


Ep)» View seret Terlatarma oo Jigila -JPjla) 


B3 rm (olsloro Msh) ts 


Blender Fundation 
www.blender3d.org 
GPL/Free 

IX Window 


t. 300 MHz CPU, 128 MB RAM, 
Open GL 8 MB Ram 


angan salah sangka terlebih dahulu. 
Tana yang satu ini bukan blender yang 
digunakan untuk keperluan dapur. Blender 
yang satu ini berhubungan dengan urusan 
grafis. Fungsinya adalah untuk membuat 
gambar-gambar 3D berkualitas tinggi. 
Blender bisa Anda gunakan dengan gratis 
tanpa dipungut bayaran. 

Selama beberapa dekade, aplikasi ini di- 
gunakan oleh perusahaan studio pembuat 
gambar-gambar animasi di sekitar wilayah 
Eropa. Terlebih lagi dengan lisensi GPL- 
nya, Anda dapat dengan mudah mengubah 
source code untuk kepentingan pribadi Fi- 
tur-fitur lain yang tersedia: non-overlapping 
dan non-blocking UI delivers unsurpassed 
workflow, bagian window layout yang de- 
ngan mudah dapat Anda konfigurasikan 
sendiri, tersedia menu untuk undo di semua 
tingkatan, sistem database builtin yang lu- 
mayan tangguh, built text editor, dan masih 
banyak fitur bermanfaat lainnya. 

Tipe 3D objek yang tersedia, antara lain 
polygon meshes, NURBS surface, bezier, 
metaballs, vector font (TrueType, Past- 
Script, OpenType), dan lain-lain. Untuk soal 
animasinya, Anda dapat membuat tampilan 
tengkorak lengkap dengan aturan pembuat- 
an skin. Akses ke Phyton pun dapat Anda 
lakukan untuk urusan pembuatan efek-efek 
animasi. ASu 


www.infolinux.web.id 


GRAFIS 


Spesifikasi Software 

P at Pablo d'Angelo 
http://hugin.sourceforge.net 
GPL/ Free 

lensi ' X Window, PanoTools 


ungsinya adalah membenahi file foto 

Anda menjadi lebih baik. Jendela ap- 
likasi ini terdiri dari sebuah toolbar yang 
memudahkan pengaksesan fungsi-fungsi 
yang dibutuhkan. Selain itu, Hugin juga 
memiliki Images, Lens, Control Point, Opti- 
mizer, dan Panorama Tab. 

Images Tab dapat ditambahkan secara 
manual dengan mengklik tombol add, atau 
dengan cara drag and drop. Untuk meng- 
ubah orientasi dari satu atau lebih gambar, 
pilih gambar-gambar tersebut dari daftar 
yang ada di sebelah kiri. Gambar akan mun- 
cul pada area previewuntuk kemudian dapat 
diedit orientasinya (yaw, pitch, dan roll va- 
lues). Sangat dimungkinkan untuk memilih 
beberapa gambar dalam satu waktu. Jadi per- 
ubahan akan diterapkan di semua gambar 
yang terpilih. 

Lens Tab mirip dengan Image Tab, 
hanya saja setting dari lens bisa langsung 
diedit disini. Serupa dengan yang ada pada 
Images tab, pemilihan terhadap multiple 
file pun dapat dilakukan guna mengubah 
bagian parameternya. Intinya, Tab akan 
menggambarkan proses yang terjadi saat 
pembuatan sebuah gambar. Parameter ter- 
penting adlaah tipe lensa dan HFOV (Hori- 
zontal Field of View). Hugin akan membaca 
informasi EXIF pada file jpeg yang dibuat 
dengan menggunakan kamera digital. NSu 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


INSTALLER 


2 andevonygiadiles io your web orip stel 


BURNER 


DVD Backup 


Temps could 00:0053 


Spesifikasi Software 
nbuat DeNova, Inc. 
www.denova.com 
Commercial 

i..X Window 


|» erea cara membuat sebuah install- 
er? Seberapa dari kita yang tahu tentang 
proses pembuatan ini? Agaknya aplikasi ini 
akan lebih berguna bagi mereka yang sering 
mendistribusikan ke khalayak umum, baik 
secara gratis maupun berbayar. Sayangnya, 
JExpress Professional tidak gratis. 

Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda 
dapat membuat installer yang single mau- 
pun multiplatform, dan multi-installer. Se- 
lain itu, Anda juga dapat membuat sistem 
auto-updater dengan aplikasi ini. JExpress 
Professional akan membantu Anda se- 
cara efisien melakukan pengaturan dengan 
menggunakan Java. Tapi bukan hanya itu, 
Java yang akan dibuat dapat diklasifikasikan 
menurut tipe yang sesuai, dan membangun 
sebuah direktori dengan bentuk tree. 

Mulai sekarang Anda dapat melakukan 
upload aplikasi kepunyaan Anda ke web- 
site pribadi untuk dipublikasikan tanpa ke- 
sulitan. Cara penggunaannya amat mudah, 
pertama-tama Anda mesti memasukkan be- 
berapa kunci elemen, seperti nama produk, 
klasifikasi kelas, class path, ftp server, dan 
alamat website yang dimaksud. Setelah itu, 
lakukan pengaturan terhadap bagian install- 
er maupun updater. Ambil kopi, buka ma- 
jalah kesayangan, dan nikmati prosesnya. 
File-file yang akan didistribusikan bisa juga 
dipindahkan ke CD-ROM.ASu 


Spesifikasi Software 

Pembuai Jean-Michel PETIT 
http://k9copy.free.fr 
GPL/ Free 
X Window 


rusan copy meng-copy bukan hanya 

milik para pembajak kaset. Keper- 
luan untuk mem-back-up juga dibutuhkan 
bagi kita yang sering ceroboh menggunakan 
kaset video DVD, atau hendak membuat 
back-up terhadap film yang kita gemari. Ya, 
asal tidak diperjualbelikan semuanya sah- 
sah saja. Pada sistem operasi Linux, aplikasi 
yang dapat membantu untuk melakukan 
proses ini juga sudah cukup banyak. Ambil 
contoh, aplikasi yang satu ini. 

Untuk dapat menjalankan aplkasi ini, 
Anda membutuhkan DVDauthor, libdv- 
dread, dan growisofs. Pada versi kali ini, 
K9cCpy sudah kompatibel dengan vamps 
98, men-support multi-angel DVD, mem- 
betulkan masalah yang sebelumnya ada 
pada window prview, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Ana dapat membuat copy 
sebuah DVD yang memiliki menu menjadi 
tanpa menu. Di sinilah kegunaan DVDaut- 
thor untuk menciptakan struktur baru. Jika 
DVDauthor membuang semua menu awal 
DVD, maka K9Copy berfungsi membuat 
ulang menu dengan dasar menu yang sudah 
ada. Pada versi 1.0.0 pembuatan menu ini 
belum diperbaharui. 

Fitur lain yang ada: video stream di kom- 
pres agar cukup di-burn pada media DVD 
yang berukuran 4,7 GB, pembuatan ISO 
image, dan lain-lain. ASu 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


MULTIMEDIA 


Richard Snow 
http://richardsnow.net/BYORS.html 
GPL/ Free 
IX Window 


| Saka urusan recording, aplikasi yang 
tersedia bukan hanya milik sistem 


operasi Windows semata. Sudah banyak 
aplikasi dengan fungsi serupa yang diper- 
untukkan bagai sistem operasi Linux mau- 
pun Mac. Jika Anda menggunakan sistem 
operasi Linux, Anda sudah tentu dapat 
menjalankan aplikasi gratis yang berada di 
bawah lindungan GPL ini. 

rstudio merupakan aplikasi yang dapat 
Anda gunakan untuk keperluan recording, 
pembuatan CD master, atau untuk meng- 
atur sebuah SHOUTcast server. Sebelum 
Anda dapat memainkan musik pada sta- 
siun, Anda perlu merekamnya sendiri, atau 
menggunakan aplikasi peer-to-peer, mau- 
pun source lainnya guna men-download 
beberapa file musik. Tombol GTK-Gnutella 
yang ada akan memulai proses peer to 
peer filesharing program yang diberi nama 
GTK-Gnutella. Nah, di sana Anda akan 
mendapatkan berbagai macam jenis musik 
dengan gratis. 

Anda dapat membuat playlist yang 
diciptakan secara otomatis ketika menekan 
tombol Close pada bagian playlist manager. 
Fitur ini dapat menampilkan file-file yang 
di-download dari GTK-Gnutella, ataupun 
yang ada di koleksi permanen. Anda dapat 
memilih sebuah file, lalu memindahkannya 
ke bagian koleksi permanen. ASu 


INFOLINUX 02/2006 27 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


GRAFIS 


Total: 45images, 204 sec total time, O comments. 


Spesifikasi Software 
Marco Colnaghi 
http://slcreator.sourceforge.net 
GPL/ Free 

X Window 


jasanya aplikasi seperti ini lebih banyak 
digunakan oleh mereka yang sering 
memberikan presentasi dalam bentuk gam- 
bar. Baik diperusahaan-perusahaan pada 
saat rapat koordinasi maupun di sekolah- 
sekolah untuk memudahkan pengajaran 
ke murid. Jika menggunakan aplikasi yang 
dijalankan pada sistem operasi Windows 
tentu Anda mesti mengeluarkan kocek dari 
kantong yang lumayan besar. Sebagai alter- 
natif, coba aplikasi yang kami tawarkan 
dnegan gratis pada CD bawaan majalah ini. 
Slideshow Creator sudah berpenampil- 
an GUI (general user interface), jadi Anda 
akan lebih dimudahkan saat menjalankan- 
nya. Fungsi aplikasi adalah untuk membuat, 
memodifikasi, dan menampilkan file-file 
gambar JPEG dengan mode slideshow. Ap- 
likasi ini akan membantu Anda memodifi- 
kasi tampilan slideshow yang sceara visual 
ditampilkan, dengan cara cepat, apalagi bila 
media yang Anda gunakan adalah DVD. 
Untuk menjalankan aplikasi ini dengan 
baik, Anda membutuhkan gambas run- 
time, gambas development ide. Pada versi 
terbaru ini, Slideshow Creator membenahi 
kekurangannya-kekurangan pada versi-versi 
terdahulu yang kerap mengalami crash saat 
melakukan loading. Kualitas yang dihasilkan 
sangat baik baik di atas media CD maupun 
DVD.AsSu 


28 INFOLINUX 02/2006 


SECURITY 


Tiger Envelopes 


Tiger Envelopes makes pri 


Imnouiue 


Spesifikasi Software 
ibua' Tiger Privacy 
http://tigerprivacy.com 
GPL/ Free 
X Window 


ulu, urusan surat-menyurat selalu 

menggunakan amplop. Hal ini ber- 
guna juga bagi Anda yang hendak me- 
ngirimkan surat berisi hal-hal penting dan 
sifatnya pribadi. Bagaimana dengan e-mail? 
Kita jarang memperhatikan soal privasi 
pada surat-menyurat elektronik yang satu 
ini. Anda dapat menggunakan amplop yang 
juga elektronik. Layaknya amplop pada su- 
rat tempo dulu, amplop virtual ini pun ber- 
fungsi sebagai penutup isi surat. 

Gunakan Tiger Envelopes. Aplikasi tidak 
membutuhkan setting yang sulit. Semuanya 
akan diatur secara otomatis. Tujuan utama 
pembuatan aplikasi ini adalah untuk mem- 
buat aplikasi yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan privasi e-mail dengan lang- 
kah-langkah yang sangat sederhana. Untuk 
versi bisnisnya, aplikasi ini tetap berbasis- 
kan Tiger Envelopes biasa, hanya saja ada 
tambahan-tambahan yang dapat digunakan 
untuk kepentingan bisns Anda. 

Bagian source code-nya dapat diaudit 
untuk kepentingan keamanan tapi bukan 
bersifat GPL. Fitur -fitur terbaru yang ada: 
kemudahan one-click untuk instalasi dan 
konfigurasi sistem pada hampir semua 
sistem, men-support integrasi dengan ap- 
likasi KMail, Mac Mail, maupun Outlook 
Express, dan untuk pereference, status, ter- 
integrasi ke satu control panel. ASu 


www.infolinux.web.id 


OFFICE 


Doug Bell 
http://bellz.org/treeline 

GPL/ Free 

IX Window, AT, Phyton, PyOt, XML parser 


da yang mengatakan bahwa TreeLine 

merupakan sebuah Outliner, dan ada 
juga yang menyebutnya dengan PIM. Fungsi 
sebenarnya dari aplikasi ini adalah menyim- 
pan berbagai macam informasi yang Anda 
butuhkan. Tampilannya yang berstruktur 
tree akan mempermudah proses pembacaan 
dan pengaturan. Dan, setiap node pada tree 
mungkin saja berisikan beberapa field, form 
sebuah mini database. Output format dari 
tiap-tiap node dapat Anda tentukan sendiri, 
dan dapat juga ditampilkan di layar moni- 
tor untuk dicetak, maupun dipindahkan ke 
format HTML. 

Fitur-fitur menarik lainnya, seperti penyim- 
panan ke hampir semua format termasuk 
plain text, HTML, angka, tanggal, booleans, 
URLs, dan lain sebagainya. Untuk beberapa 
node yang memiliki tipe dan filed berbeda, 
dapat disatukan ke satu file. Fitur right-hand 
view dapat membantu menampilkan salahsatu 
dari tiga model: showing output, editing node 
data, dan editing node tittle. Coba klik field 
URL pada tampilan output guna membuka 
link. 

Link eksternal dapat juga digunakan un- 
tuk membuka aplikasi lain selain web brow- 
ser jika Anda mengkliknya. Link-link yang 
ada bukan hanya miliki link luar, namun ada 
juga link yang terhubung dengan data node 
lainnya dalam aplikasi yang sama. Su 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Info CD 


Sekilas Info tentang Isi CD 


Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 


Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lain- 
nya agar dapat terinstalasi dengan baik 
(yang biasanya disebut “dependeney”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Binary RPM 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-prog- 
ram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


RPM atau RedHat Package Manager kali pertama diperkenalkan oleh distro Red Hat dan 
diikuti oleh distro-distro lain seperti Mandrakelinux dan SuSE LINUX. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell (sebelumnya Anda login sebagai 'root'): 
1. Masuk ke direktori tempat file paket instalasi berada. 
cd /mnt/cdrom/jenis program/nama program 


. Ketikkan perintah: 


rpm -ivh program-4.4.4.1386.rpm 


Ingin menginstall lebih dari satu software? Anda dapat mengetikkan perintah: 
rpm -ivh programl-4.4.4.1386.rpm program2-4.4.4.1386.rpm 


. Anda lupa apakah telah menginstalasi software tersebut atau belum, Anda bisa 


mengeceknya dengan perintah: 
rpm -ga | grep program 


Jika terdapat keluaran, berarti software tersebut telah terinstalasi sebelumnya. Sehingga 


Anda harus mengetikkan perintah: 


rpm -Uvh program-4.4.4.1386.rpm 


untuk meng-upgrade software tersebut. Tapi periksa dulu apakah software yang akan 
diinstalasi memiliki versi yang lebih baru. 


. Perhatikan pesan-pesan peringatan dependensi jika muncul. Karena software tersebut 
tidak dapat terinstalasi dengan baik jika dependensinya tidak ada. Ketikan perintah: 
rpm -Uvh --force program-4.4.4.1386.rpm 


jika Anda ingin memaksakan instalasi software tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingkat- 
an dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk di- 
instal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan ingin 
menggantinya. Hubungi kami melalui e-mail 
ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 02/2006 29 


UTAMA 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


Berita | Ulasan | 


Menjadi Aami 


Sistem Linux 


Noprianto| 


Selamadi ini, 


Kemampuan Linux d 
ah orve 


ari sejarah, kita bisa lihat kalau 
Linux memang didesain untuk 
siap bekerja di dalam jaringan. 


Dan, dari tahun ke tahun, Linux juga sema- 
kin mengembangkan dirinya untuk dapat 
bekerja dengan berbagai perangkat jaringan 
dan hardware-hardware server. Dengan ke- 
mampuan pengaturan proses dan user yang 
semakin baik dari waktu ke waktu, tak heran 
apabila Linux pun banyak digunakan di area 
server. Saat ini, dengan masuknya perusa- 
haan-perusahaan besar seperti Novell, IBM 
dan SUN ke dunia Linux, posisi Linux pun 
semakin didukung. 

Di dunia server, jelas kita mengenal 
seorang atau sekelompok pengguna yang 
bertanggung jawab akan instalasi sistem 
operasi Linux, pengaturan user dan group 
serta hak akses, pengaturan servis, dan lain- 
lainnya sehingga server tersebut dapat me- 
layani penggunanya dengan baik. 

Pada “Utama” kali ini, kita akan melihat 
berbagai seluk-beluk dunia admin mulai 
dari siapakah seorangadmin? Bagaimanakah 
posisinya dalam suatu sistem jaringan? apa 
saja segmentasi tugas administrator? Lalu, 
apa saja tugasnya untuk setiap jenis ad- 
min? Bagaimana pula dengan tugas umum 


30  INFOLINUX 02/2006 


igunakan sebagai sis sistem Ope 
server, baik di jaringan lokal maupun jaringan : 


i area ini sudah tidal 


seorang admin? Tentunya, kita perlu me- 
mahami bahwa admin sendiri cakupannya 
sangatlah luas. Apalagi Linux merupakan 
sistem operasi terbuka dengan begitu ba- 
nyak pilihan, dan terkadang, mengharuskan 
seorang admin untuk harus aktif dan pandai 
mencari. 

Selanjutnya, kita akan membahas pula 
skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk 
menjadi seorang admin Linux yang andal. 
Tentu saja, kita akan membahas pula skill 
nonteknis di samping skill teknis. Skill teknis 
sangatlah penting bagi seorang admin. Tapi, 
tanpa skill nonteknis, terkadang seorang ad- 
min tidak dapat bekerja dengan baik. 

Kita akan membahas pula risiko seorang 
admin. Menjadi admin bukan tanpa risiko. 
Kita akan membahas pula bagaimana me- 
minimasi resiko. Para admin harus peduli 
akan hal tersebut. 

Selain itu, kita akan membahas tool-tool 
apa yang bisa digunakan oleh admin untuk 
bekerja dengan lebih pintar. Apalagi jika ad- 
min tersebut harus mengelola banyak peng- 
guna sebagai seorang single fighter. Di dunia 
Linux dan dunia komputer secara umum, 
banyak tool yang bisa kita gunakan agar 
pengaturan sistem dan jaringan, termasuk 


www.infolinux.web.id 


inistrator” 


| Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


mengelola dan melayani user dapat dilaku- 
kan dengan usaha sekecil mungkin. Terma- 
suk pula tool-tool wajib yang dapat digu- 
nakan untuk mengelola data dan back-up, 
serta sekian banyak tool bantu dan teknolo- 
gi untuk mencegah terjadinya gangguan 
keamanan, yang akan berdampak langsung 
pada pengguna. 

Tak lupa, kita akan membahas pula 
sedikit tentang masalah kode etik sehubu- 
ngan dengan pembagian hak dan kewajiban 
seorang admin. Ini satu hal yang harus terus 
diperhatikan oleh admin. Tanpa peduli akan 
masalah kode etik ini, seorang admin tidak 
akan pernah menjadi admin yang baik dan 
berpeluang sangat besar untuk merugikan 
perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. 


ADMINISTRATOR DAN TUGASNYA 


Seorang atau sekelompok administrator 
adalah seorang atau sekelompok pengguna 
yang memiliki tanggung jawab untuk men- 
gatur sistem, mulai dari sistem komputer, 
sistem jaringan dan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk tersedianya lingkungan 
kerja yang sesuai dengan kebutuhan. 
Seorang atau sekelompok administrator, 
selain bertanggung jawab dalam pengaturan, 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


juga perlu menjaga sistem agar tetap prima 
selama bekerja melayani user. Menjaga 
sistem tetap prima harus diartikan menjaga 
agar sistem yang dikelola tidak berpotensi 
terjadinya gangguan secara internal. Selain 
itu, seorang atau sekelompok administrator 
juga harus peduli akan gangguan dari luar 
yang menyebabkan sistem gagal melayani 
penggunanya. 

Seorang atau sekelompok administrator 
juga turut bertanggung jawab kalau terjadi 
sesuatu yang katakanlah mengakibatkan 
rusaknya sistem atau yang lebih parah lagi, 
data. Oleh karena itu, alangkah pentingnya 
bagi seorang administrator untuk peduli 
akan minimasi risiko yang mungkin terjadi. 

Seorang atau sekelompok administrator 
adalah bagian dari pengguna sistem kom- 
puter secara keseluruhan. Bahkan, lebih luas 
lagi, apalagi di dalam suatu perusahaan, ad- 
ministrator adalah bagian dari karyawan pe- 
rusahaan, yang memiliki hak dan kewajiban 
sesuai dengan peraturan perusahaan. Tentu 
saja, admin memiliki tanggung jawab pada 
sistem komputer dan tidak tertutup pula 
akan sistem jaringan. Terutama sebagai ba- 
gian dari suatu lingkungan kerja, administra- 
tor perlu menjaga dengan baik kode etiknya. 

Apabila ditarik secara umum, berikut ini 
adalah tugas-tugas seorang atau sekelompok 
administrator: 

@ Bertanggung jawab untuk mendesain 
dan mengimplementasikan sistem jarin- 
gan yang akan digunakan. 

@ Bertanggung jawab untuk mendesain 
dan mengimplementasikan sistem kom- 


OpenSSH - Mozilla 


puter yang akan digunakan. Pada taha- 
pan mendesain, seorang admin perlu 
melihat servis-servis apa saja yang perlu 
diaktifkan. Admin juga perlu mendesain 
berapa jumlah server yang akan digunak- 
an dan kenapa harus digunakan server 
sebanyak itu. Pada tahapan implemen- 
tasi, admin harus mewujudkan desain- 
nya sehingga sistem komputernya dapat 
bekerja dengan baik. 

Bertanggung jawab untuk mengelola 
berbagai resource yang ada dengan se- 
baik-baiknya, termasuk masalah hak ak- 
ses dan keamanan. 

Bertanggung jawab untuk mengelola us- 
er dan group yang ada, termasuk hubun- 
gannya dengan masalah keamanan dan 
akses terhadap resource yang ada. 
Bertanggung jawab untuk menyediakan 
lingkungan kerja yang diperlukan oleh 
user. Dalam hal ini, aplikasi yang diper- 
lukan, akses terhadap perangkat keras, 
dan lain sebagainya. 

Bertanggung jawab untuk menjaga agar 
sistem jaringan tetap dalam kondisi yang 
prima. 

Bertanggung jawab untuk menjaga agar 
sistem komputer tetap dalam kondisi 
yang prima. 

Bertanggung jawab untuk menjaga agar 
sistem bebas dari gangguan internal 
ataupun gangguan eksternal. 
Bertanggung jawab untuk menjaga agar 
resource yang ada dapat tersimpan den- 
gan baik (melakukan back-up) dan dapat 
dikembalikan apabila dibutuhkan. Ter- 


RenlVNC- 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


masuk menjaga agar resource yang ter- 
simpan selalu hanya dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan. 

@ Bertanggung jawab untuk mengemba- 
likan kondisi jaringan seperti sedia kala 
apabila terjadi bencana. 

@ Bertanggung jawab untuk mengemba- 
likan kondisi komputer seperti sedia kala 
apabila terjadi bencana. 

@ Bertanggung jawab untuk mengemba- 
likan resource seperti sedia kala apabila 
terjadi bencana. 

@ Bertanggung jawab untuk mengemba- 
likan data user seperti sedia kala apabila 
terjadi bencana. 

@ Membantu bagian perencanaan/manaje- 
men untuk menentukan teknologi yang 
akan digunakan. Dalam hal ini, admin 
harus sangat bijaksana. 

@ Membantu atau melayani user untuk 
berbagai gangguan yang terjadi yang dia- 
kibatkan oleh sistem jaringan ataupun 
sistem komputer. 

@ Membantu bagian perencanaan untuk 
menyediakan prosedur kerja meman- 
faatkan sistem komputer dan jaringan 
yang sesederhana mungkin bagi user. 

@ Membantu bagian perencanaan untuk 
menyediakan sistem komputer atau jar- 
ingan yang cukup skalabel. 

@ Terus menjaga kode etik seorang admin. 


Tergantung pada perusahaan/instansi di 
mana seorang admin bekerja, sebutan yang 
diberikan oleh administrator bisa saja ber- 
variasi. Mulai dari sekadar admin saja sam- 


Fe Bit Go Beokmarks Tools Help 


Elle Edit Vew Go Bookmarks Tools Help 


C9 € 


DG Im htp-/lopensshomy 


&-)- 9 9 @ (tnotimimemi 


Hose 


mak 


Va About RealVNC 
rengean Company profile 
20 
in en 
OperSSH 42 released September 1, 2005. Load established to commercially develop, enhance and promote VNC, the innovative remote access software with a widespread international 
PA enek gardomanena bagan Tan Fa 
OpenSSH is a FREE version of the SSH protocol suite of network connectivity tools that increasing numbers of people on the Internet are erat anta ata Yank aa Me it possible to aa and Babat Na an ae Sah 
coming to rly on. Many users of tamet,Togin, "tp, and other such programs GMC not raalze nat tner passwora Is ransmited across ne Lea Ba , 
Internet unencrypteg, but it is, OpenSSH encrypts all traffic (induding passwords) to effectively eliminate savesdropping, connection hijacking, eh Pe ag : 
ne en ge AA hemat .om 
mei dos Ken at 
aa 
The OpenSSH suite indudes the ssh program which replaces riogin and telnet, sgp which replaces rcp, and sftp which replaces ftp. Also VNC has a wide range of applications including system administration, IT support and helpdesks. It can also be used to support the 
Induded is sshd which is the server side of the package, and the other basic utilities like ssh-add, ssh-agent, ssh-keysign, ssh-keyscan, vevenaaa mobile user, both for hot desking within the enterprise and also to provide remote access at horne, or on the road. The system allows 
aa Sa aa ea rela alan na pn ee 
et Computer support within the geographically spread family is an ever popular use. 
panai mpemany davalpad by MAKAMMIMKLAYAMER ane ME ian AN ai Gparabh mjkang kan MEMMMMMRK ih srvara Ka L 
developed outside the USA, using code from roughiy 10 countries, and is freely useable and re-useable by everyone under a BSD license. The open source Version of VNC has been freely available since 1958, and mora than 50 million copies of the software have been 
gan Ae Na ah ae ae ae 
Pen ea 
Ihanagg ta certbiton cf OpenSSH i spin two taams: Ona taam does ini OpenBSD-basad development, Bring to produc code ana NC In av Le by ma milo Induaty,cemmmara,sdcaton and at! 7 
that is as ciean, simple, and secura as possible. We believe that simpliaty without the portabllity "goop" allows for better code guality control ea Ar 
aan Panin NG Der oa Wen takan ha dea Varun ana adan emOtaDrDy ii ne MeTaMIA Syoope Brama ron nak Tan DA ROE Ona BAR 
many operating systems (these are known as the p releases, and named like "OpenSSH 4.2p1"). Please dick on the provided link for your “Why Is dierant7 
aa aa Pena 
mena 2 
Tha OparEtO profet sai an OpanSSH Tahi and pentr:Sulas of thesa Kura hato tn fund Hevatopmant. Pa AA KAN Maa Lanata ema MAMA MISS MR MPA INN Nasa NS 


E 4 en angga Opa AAA cr bana Maman Ta santet Kanal Inanyahan ang anang NA Ai 


Done Done 


(Aa aka sos KA aa 


Situs web openssh. Situs web realvnc. 


BR: as. 
£ OR 12:45 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 02/2006 31 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


pai berbagai istilah dalam bahasa Inggris 

yang terdengar keren. 

Kalau kita lihat tugas-tugas admin yang 
disebutkan sebelumnya, tentu saja akan ter- 
lihat sangat menyeramkan apabila semua 
tugas tersebut harus diemban oleh seorang 
administrator saja. Tentu saja tidak begitu. 
Itulah kenapa penulis mempergunakan isti- 
lah seorang atau sekelompok administrator. 
Setidaknya, kita bisa memecah administrator 
menjadi dua jenis administrator berikut ini: 
@ Administrator jaringan. Seorang atau 

sekelompok administrator jaringan 
harus fokus pada sesuatu hal yang ber- 
hubungan dengan desain dan implemen- 
tasi jaringan, memastikan jaringan dapat 
bekerja dengan prima dan mengemba- 
likan kondisi jaringan seperti sedia kala 
apabila terjadi kerusakan. Apabila ad- 
ministrator jaringan turut mendesain 
jaringan, maka harus diperhatikan betul 
teknologi yang digunakan, apakah cocok 
dengan kondisi kerja. 

@ Administrator sistem. Seorang atau seke- 
lompok administrator sistem harus fokus 
pada segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sistem komputer, termasuk 

servis, pengaturan user, pengaturan re- 

source, data, dan lain sebagainya. 


Kedua administrator tersebut sedianya 
bekerja sama dalam menyelesaikan tugas- 
tugas admin yang dibahas sebelumnya. Na- 
mun, tetap diperlukan bagian lain untuk 
membantu suksesnya tugas-tugas adminis- 
trator: 

@ Bagian perencanaan. Tergantung pada 
perusahaan/instansi, bagian perenca- 
naan ini bisa berupa IT manager/direc- 
tor, kepala bagian, ataupun diserahkan 
langsung ke admin itu sendiri. Alangkah 
baiknya apabila perencanaan diserahkan 
tidak langsung kepada admin. Admin bisa 
memberikan saran, namun sang peren- 
cana tetap perlu memiliki visi yang jelas. 

@ Bagian yang berhadapan langsung de- 
ngan user. Training kepada pengguna 
adalah salah satu tanggung jawab bagian 
ini. Ini memang bisa dirangkap oleh ad- 
ministrator (seperti disebutkan pada tu- 
gas admin sebelumnya), namun karena 
tidak semua admin mampu memiliki 
kemampuan komunikasi dan training, 
bagian ini bisa dipisah sendiri. 


32 INFOLINUX 02/2006 


@ Security auditor/response team. Ke- 
amanan adalah topik tersendiri yang 
perlu ditangani oleh ahlinya. Tugas 
administrator sebenarnya adalah men- 
jaga sebaik mungkin program yang di- 
gunakan, mengaplikasikan patch apabila 
tersedia dan membuka mata dan telinga 
lebar-lebar untuk menjaga sistem agar 
tetap aman. Namun, cracker punya cara 
tersendiri untuk merusak sistem, yang 
akan lebih sepadan untuk ditandingi oleh 
security response team. Pada jaringan atau 
sistem yang kritikal, gunakanlah security 
auditor sebelum deployment, dan admin 
tidak disarankan untuk melakukan ini 
sendiri. 

@ Developer. Terkadang, admin membu- 
tuhkan satu atau dua program custom 
untuk dapat menyelesaikan tugasnya. 
Terkadang, administrator dapat mem- 
buat sendiri program tersebut, misalnya 
memanfaatkan shell script. Namun, tidak 
semua administrator memiliki kemam- 
puan ini. Tergantung pada perusahaan/ 
instansi di mana admin bekerja, apakah 
ingin memiliki developer sendiri atau- 
pun menggabungkan dengan adminis- 
trator yang ada. Tugas mengembang- 
kan solusi sendiri ini sengaja tidak kita 
masukkan ke dalam daftar tugas admin 
karena sebenarnya berbeda cukup jauh. 
Namun, sebelum perusahaan memisah- 
kan developer dan admin, perlu dipaha- 
mi pula apa saja yang perlu dikembang- 
kan. Apabila ternyata bisa dikerjakan 
dengan bantuan shell script sepanjang 
beberapa baris, ataupun tool-tool yang 
telah disediakan untuk shell script, maka 
rasa-rasanya ini masih kewajiban admin. 


Terkadang, tugas admin bisa hanya 
berupa maintenance/menjaga sistem apabila 
kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan 
adalah meng-outsource desain dan imple- 
mentasi awal ke pihak lain. Begitupun ter- 
jadi masalah yang serius, perusahaan akan 
melempar kembali ke pihak lain tersebut 
yang mungkin telah dikontrak. 


SKILL YANG DIPERLUKAN 

Pembahasan skill akan dipecah menjadi dua, 
yaitu skill teknis dan skill nonteknis. Dalam 
pembahasan skill teknis admin yang diper- 
lukan, kita mencoba untuk berpatokan pada 


www.infolinux.web.id 


tugas-tugas admin yang telah dibahas sebe- 
lumnya. Tentu saja, seseorang tidak perlu 
memiliki semua skill tersebut hanya untuk 
menjadi seorang admin. 

Dalam pembahasan skill nonteknis, kita 
akan membahas bagaimana admin bisa 
bekerja lebih pintar dalam menyelesaikan 
masalah atau menjaga sistem, baik ketika 
memilih teknologi ataupun budaya kerja. 


Skill teknis 

Pekerjaan admin adalah pekerjaan teknis. 

Oleh karena itu, keahlian teknis adalah hal 

yang harus dimiliki oleh seorang admin. 

Berikut ini adalah contoh keahlian teknis 

yang perlu dimiliki admin: 

@ Mampu bekerja dengan hardware kom- 
puter dan memahami komponen hard- 
ware yang ada di dalamnya. Tidak perlu 
mengikuti semua perkembangan hard- 
ware terbaru, namun harus mengetahui 
apa isi sebuah komputer dan bagaimana 
kalau sebuah komputer tidak mau beker- 
ja (misalnya ketika gagal pada proses 
POST). 

@ Masih di seputar hardware, admin juga 

perangkat-pe- 

rangkat apa saja yang dapat dipasangkan 


sebaiknya mengetahui 


pada komputer, untuk berbagai kebu- 
tuhan. Tentu saja, skill ini bisa mening- 
kat seiring dengan bidang yang menjadi 
spesialisasi perusahaan tempat admin 
bekerja. Apabila admin bekerja pada 
perusahaan yang membina tuna netra, 
maka admin perlu mengetahui perang- 
kat braille misalnya. 

@ Admin sebaiknya mengetahui sedikit 
tentang teknologi komputer yang telah 
berkembang. Telah berkembang. Tidak 
harus baru atau sedang berkembang. Se- 
bagai contoh, admin perlu tahu bahwa 
saat ini, teknologi wireless telah berkem- 
bang dan dapat digunakan di tempatnya 
bekerja apabila diperlukan. 

@ Mengerti dengan baik masalah partisi 
dan filesistem. Termasuk masalah swap. 

@ Admin setidaknya mampu menginstal 
dan mengonfigurasi paling tidak Win- 
dows (workstation dan server) dan Linux 
(minimal dua macam distro yang ber- 
beda keluarga). Instalasi windows work- 
station diperlukan karena sangat mung- 
kin Windows digunakan oleh pengguna. 
Jangan jadi admin yang sangat canggih 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


BASTILLE-LINUX - Mozilla Firefox 


Edit View Go Bookmarks Tools Help 


| G-)- 8 GA (D mosipasitesinuron Hj os IG | 
& | 
NI Bastille Linux 


x 
Be Gt So Bookmarks Ios Help Er me 


PM IG mp1ramesambacra/ 


The Bastille Hardening program: 
increased security for your OS 


Welcome to the rsync web pages 


rsync is an open source utlity that provides fast incremental file transfer. raync is freely available under 
tine GNU General Public License version 2 and is currentiy being maintained by Wayne Davison. 
Resources | News & Updates | Credits & Sponsors | Ovotes | Screenshot | Undoing Bastile | Assessmant | Jay's Linux Security Page 


(Iryou're using a version Of rsync older than 2.6.3, see below for some security adVisories.) 
Running Bostille On | Dovelopment Resourcas 


Rsync 2.6.6 released 
4 What Is It? 


July 28th, 2005 


Rsync version 2.6.6 has baen released, This release is a bug-fix release to handle a null-pointer bug that 
turned up in rsync's version of zlib 1.1.4 (this is not the recent zlib 1.2.2 security fix, which did not affect 
rsyne) and to sguash a few other minor bugs. To deal with the Zlib Issue, rsync has bean upgraded to 
indude zlib 1.2.3. 


If you'd like to read about all the fixes that are In 2.6.6, read the NEWS file. See the OLONEWS file for 
details of what changed In prior versions. You can also read the man pages for rsyng and rsyncd.comt. 


See the download page for all the ways to grab the new version, or snag one of these: 


-2.6. K ), SYNC-2,6.5- .gz (signature). Note that tne diffs do not 2 5 
contain updates for the "patches" dir -- grab the tar file if you want the ful release. E 8 


@ S 8 Z3 @ 3 F1 @ Ag aa @ Ss & -. @ 1 Ta & ee 
Situs web bastille linux. 


Situs web rsync. 


tralek) & 12:46 . muo & 12:47 . 


dalam menginstal server namun mem-  @ Mengerti dan mampu mengatur jaringan lasi kernel terus menerus. Kernel yang 


buat pengguna kesulitan karena windows 
workstation yang disetup oleh admin 
menjadi rumit untuk digunakan. Insta- 
lasi Windows server diperlukan karena 
terkadang akan diperlukan server Win- 
dows ataupun harus menyediakan servis 
khas windows untuk pengguna berbasis 
windows. Instalasi Linux minimal dua 
macam distro yang berbeda keluarga 
(misal: Debian dan SUSE atau Debian 
dan Red Hat atau SUSE dan Red Hat, 
namun bukan Red Hat dan Fedora, atau 
Debian dan Knoppix) diperlukan agar 
admin mampu menginstal dan mengon- 
figurasi Linux dan tidak terpaku pada sa- 
tu macam distribusi saja (nantinya akan 
menjadi ketergantungan). 

Mampu bekerja secara command line. 
Di Linux ini wajib hukumnya. Bukan 
karena ingin tampil keren, geeky ataupun 
sekadar ingin sok-sokan, namun biasakan 
untuk bekerja dalam kondisi ekstrim. 
Tool-tool inti (coreutils, findutils, dan 
lain-lain) wajib bisa digunakan. 
Mengerti dan mampu mengimplementa- 
sikan pengaturan yang baik pada sistem. 
Termasuk pula untuk Windows. 
Mengerti dan mampu mengimplemen- 
tasikan masalah hak akses pada sistem. 
Termasuk pula untuk Windows. Khusus 
untuk Linux, karena masalah hak ak- 
ses secara default cukup sederhana dan 
tersedia cukup banyak proyek lain untuk 
mengatasi masalah ini, maka ada baik- 
nya kalau admin juga mengetahuinya 
dan mungkin saja menerapkannya. 


pada sistem operasi Windows dan Linux. 
Ini mutlak adanya. 

Mampu melakukan instalasi program 
pada Windows dan Linux. Khusus untuk 
Linux, tentu saja admin harus mampu 
untuk melakukan instalasi program me- 
manfaatkan package management distro, 
ataupun lewat source sambil tetap mem- 
pertahankan kestabilan sistem. Mampu 
untuk menyeleksi dan menginstal paket 
yang diperlukan saja. 

Mampu mengelola user dengan baik di 
linux. Apabila perusahaan menggunakan 
sebagian windows atau semua windows 
untuk workstation, maka kemampuan 
mengelola user di Windows juga harus 
sangat baik. Di Linux, kalau perlu, beri- 
kan guota filesistem untuk user dan atau 
group. 

Mampu menginstalasi perangkat keras 
baru ke sistem, baik di Windows ataupun 
di Linux. Di Linux, tentu saja admin ti- 
dak perlu harus selalu sukses melakukan 
instalasi perangkat keras karena masalah 
dukungan kernel/driver yang mungkin 
belum tersedia ataupun tersedia dengan 
dukungan terbatas. Namun, paling tidak, 
admin harus mencari terlebih dahulu 
sebisa mungkin. Kemudian, lakukanlah 
kompilasi driver kernel tersebut. Jangan 
menggunakan distro yang datang dengan 
dukungan hardware lengkap (seperti 
SUSE), lantas menyerahkan sepenuhnya 
kepada distro tersebut. 

Mampu melakukan kompilasi kernel, 
namun tidak perlu melakukan kompi- 


www.infolinux.web.id 


datang bersama distribusi Linux yang 
baik harusnya sudah melalui proses OC. 
Hanya ganti kernel apabila seorang ad- 
min benar-benar tahu persis apa yang 
sedang dilakukannya dan tujuannya juga 
jelas. Bahkan, apabila admin dibawah su- 
pervisi (misal: IT manager), mengganti 
kernel perlu mendapat persetujuan dari 
supervisor-nya. 

Mampu mengatur servis sistem operasi. 
Mampu melihat servis mana yang harus 
dijalankan dan servis mana yang harus 
dimatikan. Apabila server utama tidak 
memerlukan Apache httpd server, maka 
jangan dinyalakan. Apabila admin ingin 
melakukan riset sehubungan dengan 
httpd server, kerjakanlah di komputer 
sendiri. Apabila beberapa orang tim 
IT ingin melakukan riset sehubungan 
dengan httpd server namun itu bukan 
merupakan pekerjaan utama, maka atur- 
lah agar httpd server diinstal di kompu- 
ter lain atau di komputer salah satu ang- 
gota tim. Intinya, jangan beratkan server 
utama dengan hal-hal yang tidak perlu. 
Pelajarilah servis yang di-maintain baik- 
baik. 

Mampu mengelola proses sistem de- 
ngan baik menggunakan tool-tool yang 
telah tersedia. Di Linux, tersedia banyak 
sekali tool untuk bekerja dengan proses. 
Lakukan pemeriksaan secara berkala 
untuk melakukan pemeriksaan dan aksi 
yang bersesuaian. Usahakan agar admin 
mencatat log proses sistem secara ber- 
kala dan menyimpannya baik-baik un- 


INFOLINUX 02/2006 33 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


tuk dijadikan pembanding proses sistem 
sewaktu-waktu diperlukan. banding- 
kanlah secara berkala untuk mendapat- 
kan statistik penggunaan. Lakukan aksi 
pembatasan misalnya apabila kecende- 
rungan penggunaan resource sistem 
meningkat. 

melakukan 
mengerti soal strategi backup (peren- 


@ Mampu back-up dan 
canaan, scheduling, media, jenis back- 
up dan lainnya). Back-up-lah sesering 
mungkin dengan strategi yang tepat. 
Jangan pernah menyimpan back-up di 
kantor atau lokasi yang sama. Jangan 
lupa untuk mem-back-up pula file kon- 
figurasi. 
@ Mampu pula melakukan restore dari 
back-up. 
@ Mampu melakukan otomatisasi tugas 
menggunakan cron. 
@ Mampu melakukan troubleshooting 
partisi dan terutama filesistem. Adalah 
umum kalau filesistem bermasalah. Dan, 
dengan menggunakan tool yang tepat, 
lakukanlah 


banyak menggunakan reiserfs dan me- 


troubleshooting. Penulis 
nemukan bahwa sampai saat ini, bebe- 
rapa kerusakan dapat diperbaiki dengan 
total kepuasan di atas 9596. 

@ Memiliki rescue system dan mampu 
menggunakannya. 

@ Memproteksi sistem dari berbagai sisi. 
Mulai dari pengaturan user yang benar, 
password root yang rutin diganti, pass- 
word bootloader yang rutin diganti, 
password bios yang rutin diganti, me- 


ngunci casing komputer server dengan 
gembok, menyimpan server di ruang 
khusus, dan menyiapkan sensor gerak 
pada ruang server, menyewa petugas ke- 
amanan untuk menjaga ruang server dan 
memastikan lokasi penyimpanan server 
tidak berada dalam daerah yang poten- 
sial terjadi bencana (misal: banjir). 

@ Mampu memantau kinerja jaringan 
dengan berbagai tool yang tersedia di 
Linux. Seperti pengaturan proses, buat- 
lah log sewaktu-waktu dan bandingkan. 
Lakukan aksi yang diperlukan. 

@ Mampu menginstal program seperti anti 
virus ataupun tool lain yang diperlukan 
untuk memastikan tidak adanya gang- 
guan dari luar. 

@ Mampu bekerja dengan shell script seder- 
hana untuk mempercepat penyelesaian 
pekerjaan. 


Seperti disebutkan sebelumnya, sese- 
orang memang tidak perlu menguasai 
semua skill yang disebutkan hanya untuk 
menjadi seorang admin. Namun, perhati- 
kanlah, beberapa skill seperti instalasi sistem 
operasi dan instalasi program adalah con- 
toh kemampuan dasar yang harus dimiliki 
seorang admin. 


Skill nonteknis 

Selain skill teknis, ada baiknya seorang ad- 

min Linux memiliki beberapa kemampuan 

non teknis komputer, seperti: 

@ Bisa membaca dan menulis dalam ba- 
hasa Inggris. 


@ Rajin membaca dan belajar, terutama 
untuk bidang yang dikelola. 

@ Mampu berkomunikasi dengan user. 

@ Rajin mencoba, namun jangan di server 
utama. 

@ Awas, namun tidak lantas menjadi para- 
noid. 

@ Mengerti dan patuh terhadap aturan 
kerja perusahaan. 

@ Memiliki sifat/tingkah laku yang baik. 
Perusahaan akan lebih peduli dan senang 
dengan admin yang memiliki sifat yang 
baik dan pintar. Bukan genius, namun 
sifatnya berantakan. 


RISIKO SEORANG ADMIN 


Seperti telah disebutkan pada awal tulisan, 
menjadi admin bukannya tanpa risiko. 
Katakanlah terjadi bencana yang menggang- 
gu atau merusak sistem ataupun jaringan. 
Sebabnya bisa dari luar, bisa dari dalam. 


Penyebab dari dalam 
Kita akan membahas sebab dari dalam ter- 
lebih dahulu. Dan, kita akan mulai dari ke- 
salahan admin terlebih dahulu. Katakanlah 
seorang admin selalu terbiasa bekerja de- 
ngan user root dan memiliki sifat terburu- 
buru dan selalu sering bekerja dengan pe- 
rintah rm -rf. Ketiganya adalah kombinasi 
yang mematikan. Bagaimana kalau terjadi 
kesalahan ketik, dan yang terhapus adalah 
direktori yang penting? 

Kesalahan admin tidak hanya melulu 
masalah menghapus data. Admin yang lalai 
melakukan tugasnya seperti back-up rutin 


Coreutils - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) - Mozilla Firefox 


File Edit Vew Go Bookmarks Tovis Help 


Tindutils - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) - Mozilla Firefox 


Elle Edit Vew Go Bookmarks Tools Help 


B3 IS mp/Imumanuora/seftvare/oreutis/ 


Hoc e-$ 


BG @ (D mawihmmanuorajatwar/Ondutis/ 


Hose 


Introduction 


The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilties of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on 


every operating system. 


Previously these utilties were offered as three Individual sets of GNU utilties, Mleutils, shellutils, and textutils. Those three have been combined into a single set of 


utlities called the coreutils. 


Documentation 


The manual is available in the info system of the GNU Operating System. Use info to access the top level info page. Use info coreutils to access the Core Utilties 


sedtion directly. 
Freguentiy Asked Guestions 


Please check tne 


answaring guestions easier as a more complete answer can be provided here than on the public forums, 


Downloading 


EAO for the core utilkles for answers ta your most freguentiy asked guestions. This FA@ contains answers to guestions asked on the mailing lists and 
newsgroups. FAO are by definition asked fraguentiy and these guestions Will be asked again regardiess of the existence of an FA9. However, it does make 


"| 


Findutils 


"| 


The GNU Find Utiities ara the basic directory searching utlities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs '— 
to provide modular and powerful directory search and file Iocating capabilities to other commands. 


The tools supplied with this package are: 


& find - search for files in a directory hlerarchy 
& locate - list files in databases that match a pattern 


& updatedb - update a file name database 


& xargs - build and execute command lines from standard input 


The find program searches a directory tree to find a file or group of files. It traverses the directory tree and reports all occurrences of a file matching the user's 


spedfications. The find program indudes very powerful searching capability. 


The /ocate program scans one or more databases of filenames and displays any matches. This can be Used as a very fast find command if the file was present during 


tne last file name database update. 


The updatedb program updates the file name database used by the focate program. The file name database contains lists of files that were in particular directory 


trees when the databases were last updated, This Is usually run nightiy by the cron system daemon. 


The xargs program bulids and executes command lines by gathering together arguments it reads on the standard input. Most often, these arguments are Iists of file 


names generated by find. 


Documentation 


Released versions of GNU coreutils can be found in the subdirectory /u/cereuti1s/ On your favorite GNU mirror For other ways to obtain coreutils, please read How 


re. The latest released version will be the latest version available at http: 


| The manual Is availabie in the info system of the GNU Operating System. Use info to access the top level Info page. Use info find to access the Find Utilties section (X7 


directiy, 


Done 


Done 


(3 3 & Pi AA - 8 @ ee 


Situs web coreutils. 


34 INFOLINUX 02/2006 


ak) & 12:47. 


Situs web findutils. 


www.infolinux.web.id 


@ 3 & Z5 @ Ri a (7) EN Pe ENena tean 


(er 5 
. ja 30R 12:48 . 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


juga masalah yang serius. Memang pada 
awalnya kesalahan tersebut tidak terasa, 
namun, ketika terjadi masalah seperti hilang- 
nya data, kesalahan tersebut akan terlihat 
dengan terang. 

Untuk meminimasi risiko yang terjadi 
akibat kesalahan dari dalam, lakukanlah 
prosedur kerja dengan benar dan selalulah 
berhati-hati (lakukan tugas admin dengan 
benar pula). Selalu lakukan pengujian se- 
belum melakukan sesuatu juga bisa mem- 
bantu. Apabila suatu pekerjaan dilaku- 
kan berulang-ulang, buatlah shell script 
dan ujilah jangan pada server produktif. 
Setelah itu, jalankanlah shell script. Apa- 
bila memang tidak perlu, jangan gunakan 
user root untuk bekerja pada shell. Guna- 
kanlah sudo. 

Bicara jujur, apabila penyebab bencana 
adalah kesalahan dari dalam, yang harus 
kita salahkan adalah diri sendiri. 


Penyebab dari luar 

Penyebab dari luar bisa sangat banyak, ber- 

variasi dan bencana yang ditimbulkan bisa 

beragam, mulai dari sistem komputer dan 
jaringan yang melambat, sampai hilang atau 
rusaknya data (termasuk data penting). 

Harus dicermati, penyebab dari luar 
bisa kapan saja terjadi, apalagi kalau sistem 
komputer kita terhubung ke jaringan global. 
Penyebab bencana bisa dari apa saja, mulai 
dari worm/aplikasi iseng sampai bencana 
akibat bug pada sistem. Pintu masuk pe- 
nyebab bencana pun bisa dari mana saja, 
termasuk dari pengguna di dalam sistem 
komputer. 

Oleh karena itu, selalu siapkan payung 
sebelum hujan. Langkah preventif adalah 
tindakan terbaik, walaupun dari awal, kita 
sudah harus memiliki rencana untuk pe- 
nyelamatan/pemulihan (disaster recovery 
plan). 

Apa saja langkah preventif yang bisa di- 
lakukan? Berikut ini adalah beberapa di an- 
taranya: 

@ Selalu lakukan tugas admin dengan baik, 
termasuk back-up. 

@ Selalu update program penting dengan 
security patch terbaru. Untuk mudah- 
nya, jalankan tool updater milik distro 
yang digunakan. Untuk SUSE, jalankan 
YOU dan untuk Debian, upgrade dengan 
apt-get. 


@ Jangan buka pintu servis yang tidak 
perlu. Tutup semua pintu dan bukalah 
pintu servis sistem seperlunya. 

@ Jangan gunakan user root apabila tidak 
perlu. Atau, setelah gunakan, segeralah 
logout. 

@ Hanya menginstal program dari sumber 
yang terpercaya 

@ Lakukan pemeriksaan secara teratur pa- 
da sistem. Berikan beberapa aksi default 
apabila terlihat gejala yang membahaya- 
kan. Usahakan semua ini dilakukan se- 
cara otomatis. 

@ Bimbinglah user agar tidak menyimpan 
password secara sembarangan. Berikan- 
lah pemahaman yang baik. 

@ Gantilah password secara berkala. Pasti- 
kan sistem memaksa user untuk melaku- 
kan hal serupa. 

@ Alangkah baiknya apabila tersedia kom- 
puter server kedua yang akan meng-take 
over komputer server utama apabila ter- 
jadi apa-apa yang menyebabkan server 
utama down. 


Risiko terbesar dari seorang admin adalah 
dikeluarkan dari pekerjaannya apabila lalai. 
Terutama berlaku untuk karyawan kontrak 
di mana penalti ini telah tercantum dalam 
kontrak. Admin telah dipercaya untuk men- 
jaga sistem agar bisa bekerja dengan baik. 
Ini adalah amanat, dan kita harus jalankan 
sebaik mungkin. 


BAGAIMANA MENGHADAPI USER 


Apabila perusahaan menerapkan satu orang 
admin untuk melayani semua user, maka 
mau tidak mau, admin tersebut harus berha- 
dapan langsung dengan user. Di perusahaan 
di mana TI digunakan tidak begitu inten- 
sif atau mayoritas pengguna hanya meng- 
gunakan komputer untuk bekerja, admin 
harusnya tidak akan mengalami masalah 
besar (sebagian besar hanyalah pertanyaan 
atau yang lebih sederhana namun, bacalah 
bagian setelah ini). Sebaliknya, admin bisa 
kerepotan apabila mayoritas pengguna juga 
senang mengutak atik komputer. 

Di luar semua hal tersebut, perlu kita 
sadari salah satu tanggung jawab admin 
adalah menyediakan lingkungan kerja yang 
nyaman bagi user. Terkadang, seorang ad- 
min harus memahami bagaimana cara pikir 
user yang baru berkenalan dengan kompu- 


www.infolinux.web.id 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


ter. Apalagi jika workstation yang diguna- 
kan juga telah diinstall Linux, sementara, di 
rumah, yang digunakan adalah Windows. 

Satu hal yang perlu kita sepakati, kita 
perlu mengerti permintaan user dan meres- 
ponnya kembali dalam bahasa user pula. 
Sebagai contoh, kenapa komputer harus 
di password sementara, yang digunakan di 
rumah tidak di-password. Apalagi, kompu- 
ternya tidak menyimpan data yang penting. 
Apabila kita berpikir a la admin, maka kom- 
plain tersebut akan terdengar lucu karena 
dalam bayangan admin, password memang 
diperlukan. 

Tapi, tentu, kita tidak bisa menjawab 
seperti itu. Barangkali kita bisa komunika- 
sikan bahwa walaupun tidak tersimpan data 
penting, komputer user tersebut bisa dijadi- 
kan akses masuk ke sistem perusahaan oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab, apa- 
bila tidak diprotek dengan password. Oleh 
karena itu pula, password harus sering- 
sering diganti dan tidak boleh mengandung 
isi yang mudah ditebak, apalagi dituliskan 
di kertas dan ditempel di monitor. Selain 
mengotori monitor, juga bisa dibaca oleh 
siapa saja. 

Terkadang, user memiliki banyak per- 
mintaan. Akan berpeluang lebih banyak 
lagi apabila workstationnya terinstal Linux 
sementara di rumah atau lingkungan kerja 
sebelumnya menggunakan Windows (ter- 
jadinya perbandingan). Tentu, tujuan kita 
adalah menyediakan lingkungan kerja yang 
baik. Apabila user meminta segala program 
yang berat-berat padahal tidak diperlukan, 
maka kita perlu komunikasikan bahwa hal 
tersebut akan mengganggu komputer sen- 
diri dan orang lain tentunya. 

Admin harus bisa melayani user. Tapi, 
tentunya dengan cara yang benar. 


TOOL-TOOL BANTU YANG PINTAR 


Ada beberapa tool yang bisa digunakan 
oleh admin agar dapat melayani user, data 
dan sistem, namun dengan cara yang lebih 
pintar. Kita akan membahas beberapa tool 
tersebut. 


Remote control 

Bayangkan kalau Anda adalah seorang ad- 
min single fighter yang harus melayani 
semua user dalam gedung tiga lantai. Lebih 
repot lagi, hampir semua user masih baru 


INFOLINUX 02/2006 35 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


dengan komputer. Sehingga, user-user 
tersebut kerap kali memanggil Anda hanya 
untuk menyelesaikan masalah yang bisa 
diselesaikan dalam 2 menit atau kurang. 
Ruang kerja Anda adalah di lantai 3. Yang 
memanggil Anda, semua user di semua lan- 
tai. Bisa kurus, bukan? 

Apabila jaringan telah diset dengan baik, 
tentu Anda bisa memanfaatkan remote con- 
trol untuk menyelesaikan permasalahan 
yang ada, dan, apabila komunikasi suara di- 
perlukan, maka telepon bisa dipergunakan. 
Lebih bagus lagi kalau Anda telah mengatur 
chat server lokal di kantor Anda. 

Kita akan bagi aplikasi remote control 
dalam remote control yang memungkinkan 
kita bekerja secara grafikal dan remote con- 
trol yang memungkinkan kita bekerja dalam 
modus teks. 

Untuk remote control grafikal, kita bisa 
mempergunakan vnc. Teknologi yang satu 
ini memang luar biasa. Lintas platform, 
ringan, dan cepat pula. Selain itu, client-nya 
pun banyak. Mulai dari client natif sam- 
pai client berbasis web. Installah vncserver 
di setiap komputer dan pastikan vncserver 
diaktifkan pada saat booting. Installah baik 
di workstation Linux ataupun di Windows, 
transparan dari user. Begitu ada permasala- 
han terjadi, user tinggal menelepon, dan, 
sambil merespon, Anda memperbaiki per- 
masalahan langsung dari meja Anda. Bisa 
sambil minum dan makan snack apabila di- 
inginkan. Vnc telah terdapat dalam hampir 
semua distro Linux. Untuk men-download, 
akseslah http://www.realvnc.com. 

Untuk remote control berbasis teks, 
apalagi kalau bukan ssh. Dengan ssh, kita 
bekerja dengan cepat dan aman, langsung ke 
pusat permasalahan. Aplikasi ini telah dipa- 
ketkan ke dalam (hampir) semua distribusi 
Linux. Untuk meng-copy file secara aman, 
Anda bisa pula mempergunakan scp atau- 
pun sftp. Informasi lebih lanjut mengenai 
ssh bisa dibaca di http://www.openssh.com. 


Tool sistem wajib 

Di setiap distribusi Linux yang kita guna- 
kan, pasti telah terinstal berbagai program 
bawaan paket coreutils, findutils, util-linux, 
dan lain-lain. Tool-tool tersebut sangatlah 
berguna bagi seorang admin. Maka, admin 
perlu memahami dengan baik penggunaan 
tool-tool tersebut. Wajib! 


36 INFOLINUX 02/2006 


Berikut ini adalah contoh-contoh tool 
yang dimaksud: 

@ Coreutils: /bin/cat, /bin/chgrp, /bin/ 
chmod, /bin/chown, /bin/cp, /bin/date, 
Ibin/dd, /bin/df, /bin/dir, /bin/echo, 
/bin/false, /bin/In, /bin/Is, /bin/mkdir, 
/bin/mknod, /bin/mv, /bin/pwd, /bin/ 
readlink, /bin/rm, /bin/rmdir, /bin/vdir, 
/bin/sleep, /bin/stty, /bin/sync, /bin/ 
touch, /bin/true, /bin/uname. 

@ findutils: /usr/bin/find, /usr/bin/xargs, 
fusr/bin/locate, /usr/binfupdatedb. 

@ util-linux: /bin/arch, /bin/more, /bin/ 
dmesg, /sbin/mkswap, /sbin/hwclock, 
Isbin/blockdev, /sbin/raw, /sbin/pivot 
root, /sbin/fsck.minix, /sbin/fsck.cramfs, 
/sbin/mkfs.minix, /sbin/mkfs.cramfs, 
/sbin/mkfs, /sbin/cfdisk, /sbin/fdisk, 
/sbin/sfdisk, /sbin/getty. 


Tool-tool 
dengan rescue pun harus senantiasa di- 


lain yang berhubungan 


siapkan. Sebagai contoh, tool-tool untuk 
bekerja dengan filesistem. Begitupun de- 
ngan tool-tool untuk kebutuhan jaringan. 
Atau, tool-tool yang diperlukan untuk 
melakukan kompresi. 

Susunlah tool yang dibutuhkan oleh 
sistem Anda. Bayangkanlah kondisi seperti: 
@ Bagaimana kalau filesistem rusak? 

@ Bagaimana kalau booting gagal? 


Setelah itu, pelajarilah dan latihanlah 
untuk melakukan perbaikan sistem dalam 
kondisi ekstrim. 


Tool back-up 

Untuk kebutuhan back-up, Anda bisa 
mempergunakan tool standar seperti cp, tar 
ataupun dengan memanfaatkan rsync. Apa- 
bila backup di-copy-kan lintas komputer, 
gunakanlah program scp untuk meng-copy 
secara aman. 


Tool security 
Anda bisa mempergunakan tool untuk 
memeriksa dan membuat sistem lebih 
aman, seperti Bastille Linux (http://www. 
bastille-linux.org). Selain itu, pastikan Anda 
mempergunakan gpg (http://www.gnupg. 
org) untuk transaksi file yang penting, ter- 
masuk menyosialisasikan penggunaannya 
kepada semua user. 

Apabila keamanan pada level filesistem 


www.infolinux.web.id 


atau yang lebih rendah diperlukan, Anda 
bisa menginstal acl ataupun SELinux. 


Otomatisasi tugas 

Seperti telah dibahas sebelumnya, admin 
disarankan untuk memeriksa sistem secara 
berkala. Tentu saja ini sebaiknya tidak di- 
lakukan secara manual. Gunakanlah tool 
untuk melakukan otomatisasi tugas seperti 
halnya cron. 

Bacalah manual cron (man 5 crontab) dan 
mulailah melakukan pemeriksaan sistem se- 
cara berkala. Cron sangatlah fleksibel untuk 
digunakan. Saat ini, cron sudah dipaketkan 
ke hampir semua distribusi Linux. 


MENJAGA KODE ETIK 


Berikut ini adalah beberapa kode etik admin 
yang mungkin perlu dijaga: 


Antara hobi ngoprek dan kewajiban 
Seorang admin umumnya senang mengo- 
prek sana sini. Tentu saja, di satu sisi, ini ti- 
dak salah karena hobi tersebut bisa berguna 
untuk meningkatkan kemampuan diri ad- 
min untuk mengatur sistem komputer dan 
jaringan lebih baik lagi. 

Tapi, bagaimana hobi ngoprek ini lan- 
tas lebih diutamakan oleh seorang admin 
disamping kewajiban utamanya? Setiap 
pengguna dapat melihat admin duduk di 
depan komputer, memasang muka serius 
dan sibuk memencet tombol-tombol di 
keyboard. Apabila ditanya, admin dapat 
menjawab: sedang sibuk bekerja meme- 
riksa jaringan. Atau, sedang sibuk membuat 
shell script. 

Padahal? Senang mempelajari hobinya. 
Yang mungkin berbeda 180 derajat dengan 
kewajibannya. Lebih parah lagi, rupanya 
sang admin yang kebetulan bisa melakukan 
pemrograman sedang sibuk bekerja secara 
part time pada proyek lain, yang jelas bukan 
kewajibannya. 

Ini adalah hal yang perlu diperhatikan 
oleh admin. 


Perihal data 

Admin bertugas untuk mengatur database 
yang mana tersimpan begitu banyak data 
nantinya. Siapa yang mengetahui password 
root database tersebut? Atau siapa yang 
mengetahui password root sistem? Anda 
tahu jawabannya: admin. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Bagaimana ini? Admin mengetahui kun- 
ci untuk membuka database milik petinggi 
perusahaan. Admin bahkan memiliki akses 
ke berbagai database produksi ataupun file- 
file penting milik user. 

Penulis pernah mengetahui ada admi- 
nistrator jaringan dan sistem yang mem- 
bocorkan data ke pihak luar. Ini tentu hal 
yang harus dibuang jauh-jauh dari pikiran 
seorang admin. 

Perusahaan yang sudah menerapkan 
IT dengan baik akan mengatur agar semua 
password dipegang oleh salah seorang di- 
rektur yang bertanggung jawab. Keamanan 
fisik server juga dijaga. Admin dalam ba- 
nyak hal hanyalah diberikan hak tertentu 
melalui sudo dan berbagai cara lainnya un- 
tuk mengatur sistem. Perusahaan semacam 
ini tidaklah banyak. Selebihnya, walaupun 
perusahaan besar, menaruh kepercayaan 
kepada admin. 

Jagalah setiap kepercayaan yang telah di- 
berikan. 


Pengajuan pembelian yang tidak 
perlu 
Terkadang, admin dilibatkan untuk pembe- 
lian peralatan dan perlengkapan yang dibu- 
tuhkan oleh sistem komputer dan jaringan 
perusahaan. Manajemen perusahaan seperti 
tentu perlu dipuji karena telah memperhati- 
kan kebutuhan operasional. 

Admin yang tidak bertanggung jawab 


bisa saja melaporkan kebutuhan harddisk 
besar, RAM besar, CPU canggih, USB flash 
disk berukuran gigaan untuk komputernya 


(dirinya) dengan alasan yang mungkin bisa 
cukup masuk akal terdengar seperti backup, 
riset dan lain sebagainya. 

Apakah perlu sampai begitu? Mungkin 
tidak. 


Sang penguasa Internet 

Penulis pernah menjumlah bagian TI di 
suatu perusahaan yang benar-benar keter- 
laluan dalam menguasai Internet. Kemam- 
puan admin jaringan tersebut cukup pan- 
tas diacungi jempol. Namun, moralnya 
bobrok. 

Perusahaan tersebut menyewa jaringan 
internet cukup mahal dan admin tersebut 
dan beberapa kawannya mengatur alokasi 
bandwidth yang sangat besar untuk mereka 
dan sisa bandwidth yang kecil dibiarkan 
untuk digunakan bersama oleh puluhan 
orang lainnya. Sebagai hasilnya, mereka 
asyik men-download gila-gilaan, membuka 
halaman web dengan cepat dan menguasai 
jaringan Internet secara keseluruhan. 

Manajemen dan user yang menggu- 
nakan internet untuk kebutuhan sekadar 
webmail mungkin hanya akan terganggu 
sedikit. Tapi, yang menggunakan Internet 
untuk kebutuhan lainnya yang lebih mem- 
butuhkan bandwidth harus super sabar, 
hanya gara-gara admin menguasai koneksi 
Internet. 

Pantaskah itu? Tidak. 


Memperjuangkan job desc? 
Pernahkah Anda mendengar admin di pe- 
rusahaan Anda berkata: ini bukan job desc 


DN SAMA 


Menjadi Administrator Sistem Linux 


saya. Saya bekerja profesional dan hal-hal 
ini di luar tanggung jawab saya. 

DI perusahaan di mana banyak user yang 
belum memahami komputer, user akan se- 
lalu bertanya kepada pengguna yang lebih 
bisa. Apalagi kalau di perusahaan tersebut 
terdapat administrator jaringan. 

Memperjuangkan job desc dan bertin- 
dak profesional boleh boleh saja. Tapi, 
apabila Anda adalah admin yang bertang- 
gung jawab untuk mengelola sistem kom- 
puter dan jaringan di perusahaan tersebut, 
maka setiap kejadian seperti sistem yang 
gagal bekerja, data yang hilang dan lain se- 
bagainya juga bagian dari tanggung jawab 
Anda. 

Kenapa back-up tidak dilakukan? 
Bagaimana mungkin mengharapkan user 
untuk membackup sendiri? Sampai ada 
bagian admin sendiri, berarti perusa- 
haannya sudah cukup peduli dan meng- 
hargai TI. 

Terlepas dari semua hal tersebut, 
bagaimana pun, ucapan tersebut jangan- 
lah sampai diucapkan oleh seorang admin. 
User mungkin sedang panik akibat file-nya 
hilang. Mari sama-sama bantu melakukan 
restore. 

Menjadi admin yang baik tidaklah mu- 
dah. Kita perlu terus belajar dan belajar, 
untuk menghadirkan lingkungan kerja 
yang lebih baik lagi untuk perusahaan tem- 
pat kita bekerja. Kerja benar-benar dan 
memupuk perbuatan baik tentunya adalah 
perbuatan yang sangat terpuji. Selamat 
bekerja! fa) 


aa SUMBANGKAN MINIMAL 1 BUAH BUKU/ORANG UNTUK AMAL SEBAGAI TANDA MASUK 


BINA |INUSANT, 


JASANA BINUS CITY DALAM PERAYAAN 25 TAHUN BINA NUSANTARA PLENARY HALL & MAIN LOBBY JCC 25 FEBRUARI 2006 PUKUL 09.00 - 21.00 WIB 
” 
the 


DIMERIAHKAN OLEH: TITI DJ, PROJECT POP, INDY BARENDS, FERDY HASAN, PARAMABIRA, DIAN HP ORCHESTRA, DAN PEMECAHAN REKOR MURI UNTUK PENGUMPULAN BUKU TERBANYAK 1 


PLENARY HALL, 19.00-21.00 (KHUSUS UNDANGAN) — THEWIZ MUSICALE PLENARY HALL, 16.00-17.30 (KHUSUSUNDANGAN) CLUB EIGHTIES, MALIO & D'ESSENTIALS, J-ROCKS MAIN LOBBY, 11.00-21.00 
DAPATKAN UNDANGAN KHUSUS INFORMASI LEBW LANJUT DENGAN MENGHUBUNGI (021) 534-5830 ext. 2150/ 2170, Direct:(021) 5 69 6947 wp, Hardiyansyah/Agus Setiawan Senin-Sabtu (lam Kerja) | 


Zat ka SG DAA Miasap DN PDT BAAK 


— 5g 


PT Paboxin 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Pemanfaatan Linux 
maba dan Offse 


i zaman yang sudah modern ini, 
D hampir semua perusahaan, sudah 

mengimplementasikan Teknologi 
Informasi (TI) untuk operasional bisnisnya. 
Dengan mengimplementasikan TI, diharap- 
kan segala kegiatan operasional perusahaan 
tersebut dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. 

Selain masalah efektivitas dan efisiensi, 
penggunaan TI juga dapat mempermudah 
manajemen tingkat atas dalam membuat 
keputusan yang penting untuk kemajuan pe- 
rusahaannya. Hal ini bisa dilakukan, karena 
segala laporan yang berhubungan dengan 
stok barang, barang yang sudah terjual, de- 
bit, kredit, dan sebagainya, dapat dilihat 
dengan mudah melalui layar monitor. 

Namun sayang, walau sudah merasakan 
dengan menggunakan TI mereka dapat 


Ignatius Budiman (paling kiri), bersama para staff EDP PT Paboxin. 


38 INFOLINUX 02/2006 


menekan variable cost perusahaan, tetap saja 
masih banyak dari perusahaan tersebut yang 
tetap menggunakan program nonlisensi 
(bajakan). Hal ini dikarenakan, total kese- 
luruhan biaya lisensi software yang harus 
dibayarkan masih dirasa cukup mahal. 

Salah satu alternatif yang dapat diguna- 
kan dunia Industri, jika ingin menggunakan 
software tanpa membayar lisensi tetapi tetap 
produktif adalah dengan menggunakan free 
software. Salah satu free software yang dapat 
di gunakan adalah GNU/Linux. Dan salah 
satu perusahaan yang telah menerapkan 
solusi ini adalah PT Paboxin, yang berlokasi 
di Jl. Industri 14, Buduran-Sidoarjo. 

PT Paboxin sendiri bergerak di industri 
Corrugated dan Offset Packaging. Beberapa 
produk yang dihasilkan oleh PT Paboxin, 
di antaranya, karton box (single wall, double 


www.infolinux.web.id 


wall, triple wall dengan flute a, b,c), dan Off- 
set box. 


Untuk mengetahui lebih lanjut menge- 
nai penggunaan Linux di PT Paboxin, kami 
telah mewancarai Kepala EDP PT Paboxin, 
Ignatius Budiman H., atau yang akrab di- 
panggil Budiman. Berikut rangkumannya. 


Penggunaan Linux di PT Paboxin 

Di PT Paboxin, Linux digunakan di ling- 
kungan server dan workstation. Untuk urus- 
an server, Linux digunakan di PT Paboxin 
untuk database server, file server, terminal 
server, dan LDAP server, terminal server, 
dan DHOCP server. 

“Saat ini kami mempunyai beberapa 
server Linux yang kami gunakan untuk ope- 
rasional bisnis sehari-hari. Beberapa mesin 
server yang kami miliki, digunakan untuk 
internet gateway dan DHCP server (1 server), 
database server (1 server), samba server (1 
server), dan Terminal Server yang terdapat 
di masing-masing bagian. Saat ini kami juga 
sedang menggarap LDAP dan samba-LDAP 
server. Untuk terminal server kemungkinan 
akan kami ganti dengan penggunaan mul- 
tiple terminal pada 1 CPU (menggunakan 
Ruby patch),” jelas Budiman. 

Untuk urusan distro yang digunakan, PT 
Paboxin menggunakan beragam jenis distro, 
di antaranya Freesco, Mandriva, dan LTSP. 
“Di sini kami menggunakan Freesco untuk 
dial-up server. Untuk database server dan 
samba server, kami menggunakan Mandrake 
10. Sedangkan untuk terminal server-nya 
sendiri kami menggunakan Mandriva Server 
2005 dan LTSP,” jelas Budiman. 

Untuk lingkungan desktop, Mandriva 
2005 menjadi pilihan distro PT Paboxin. 
“Untuk desktop, kami menginstalasikan 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Mandriva Linux 2005. Desktop ini digu- 
nakan oleh pegawai kami untuk keperluan 
wordprocessing, spreadsheet, dan database 
(OpenOffice dan Gambas-#-Mysgl). Selain 
untuk server dan desktop, Linux juga digu- 
nakan di PT Paboxin untuk remote control 
mesin industri yang menggunakan OS-9, 
tepatnya digunakan untuk memperpan- 
jang kontrol mesin (remote) menggunakan 
VNC,” jelas Budiman. 


Suka duka menggunakan Linux 

PT Paboxin mulai mengimplementasikan 
Linux mulai awal 2004. Dan bagian EDP PT 
Paboxin sendiri yang melakukan pengim- 
plementasian Linux di PT Paboxin. Ketika 
kami tanyakan apakah terdapat kendala saat 
pengimplementasian Linux di PT Paboxin, 
Budiman berbagi pengalamannya. 

“Migrasi ke Linux ini diawali dengan ma- 
suknya saya ke PT Paboxin. Kali pertama, 
kami cukup bingung memilih bahasa yang 
digunakan. Awalnya saya memilih menggu- 
nakan PHP (Ouanta), kemudian melirik pada 
Gambas, tapi saat itu Gambas belum matang 
(masih versi unstable). Jadi kami hanya buat 
persiapan dasar untuk pindah ke Gambas. 
Sampai saat keluar Gambas versi stable, ka- 
mi mulai menggunakan Gambas, ternyata 
menyenangkan dan pekerjaan lebih ringan. 
Sedikit kesulitan waktu awal migrasi adalah 
konversi database dari dBase dan spreadsheet 
kuno yang formatnya tidak disupport (atau 
sulit carinya) pada pemrograman di Linux. 
Waktu itu data masing-masing bagian ter- 
pisah semua dan masing-masing bagian 
menggunakan aplikasi sendiri-sendiri yang 
berbeda-beda. Solusinya mempelajari sendiri 
semua formatnya dan buat sendiri aplikasi 
untuk convert data tersebut ke MySOL ser- 
ver,” terang Budiman. 

“Kesulitan lainnya ada pada bagian 
pemasaran dan desain produk yang ber- 
hubungan dengan konsumen. Hampir tidak 
ada konsumen yang menggunakan Linux. 
Untuk file-file yang berhubungan dengan 
konsumen, kami tidak bisa mengguna- 
kan format file yang kami gunakan, harus 
mengikuti keinginan konsumen. Mudah- 
mudahan nanti banyak perusahaan yang sa- 
dar keunggulan penggunaan format-format 
open document,” tambah Budiman lagi. 

Dan ketika ditanyakan apa sukanya meng- 
gunakan Linux, Budiman menjelaskan kalau 


dengan Linux dia tidak perlu takut lagi kom- 
puternya terserang virusatau spyware. “Meng- 
gunakan Linux enaknya tidak bingung virus, 
spyware, dan kawan-kawan. Saya beberapa 
kali menangani kasus tersebut pada kompu- 
ter non Linux, tapi paling banyak kasus yang 
terjadi pada perusahaan lain dalam satu grup. 
Saat rekan-rekan dari perusahaan lain ter- 
sebut bertanya pakai antivirus apa, saya bi- 
lang tidak pakai karena sudah sakti. Mungkin 
hal Itu dikarenakan komputer kami menggu- 
nakan Linux yang memang minim risikonya 
untuk terserang virus,” jawab Budiman. 


Sistem informasi berbasis Linux 
Penggunaan Linux di PT Paboxin, ternyata 
tidak hanya untuk lingkungan server dan 
workstation-nya saja. PT Paboxin juga su- 
dah membuat sistem informasi berbasiskan 
Linux. 

“Sistem Informasi yang ada di PT 
Paboxin juga kami buat berbasiskan Linux. 
Sistem informasi ini kami gunakan untuk 
menangani arus data mulai dari kontrak 
pesanan, surat jalan, penagihan, faktur 
pajak, sampai ke akuntasi. Sistem absensi 
karyawan yang menggunakan telapak ta- 
ngan dilakukan hanya sebagian menggu- 
nakan Linux, karena dari vendor perangkat 
absen tidak mampu mendukung penggu- 


naan Linux,” jelas Budiman. 


Sekilas PT Paboxin 


di antaranya: 


@ Offset box (cetakan dengan offset) 


PT Paboxin 


pproduksi-ll 


Gudang UI Asal 
No Penerimaan 014572 Jenisbarang 108. VP 71/90 
rangga 17-12-2005 Jumlah sebelum 0 
No. KK 202/15/LIKP/O5/1 Jumlah masuk 280 
SKP »e 20 Jumlah sesudah 280 


Pelanggan AAN 


Keterangan (2 palet 


@|O|O|lOlO1.O|.0 


| Lihat 
'daftar (F1! Baru(F2)| | Edit(F3) Cetak (F6) Hapus (F7) 


Keluar IF19 


Tampilan Sistem Informasi PT Paboxin yang dibuat berbasiskan Linux. 


Ketika kami tanyakan dengan tools apa 
sistem informasi tersebut dibuat, Budiman 
memberikan penjelasannya. “Aplikasi ini 
kami develop sendiri menggunakan Gambas 
dan MySOL. Untuk pengerjaan sistem infor- 
masi ini sendiri, dikerjakan oleh Bagian EDP 
PT Paboxin,” jelas Budiman. 


Harapan PT Paboxin 

Berikut ini harapan PT Paboxin terhadap 
para penggunaan dan pengembangan Linux 
di Indonesia. “Harapan kami, semoga peng- 
guna Linux berani berkeras kepala menjadi- 
kan Linux dan format open document se- 
bagai standar penggunaan komputer sehari- 
hari. Hal ini bisa digunakan sebagai salah- 
satu metode penularan Linux kepada orang 
yang belum menggunakan Linux,” harap 
Budiman seraya mengakhiri wawancara. 9 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


PT Paboxin adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri Corrugated dan 
Offset Packaging. Sudah banyak produk yang dihasilkan oleh PT Paboxin, yang 


@ Karton box single wall, double wall, triple wall dengan flute a, b dan c. 
Contohnya, kardus-kardus untuk mi, air mineral, motherboard, keramik, dan sebagainya. 


Contohnya kotak untuk kue, roti, dan sebagainya. 


PT Paboxin didirikan pada tahun 1985. Saat ini, pimpinan atas PT Paboxin adalah David S. 
Kurniawan. PT Paboxin sendiri belum mempunyai kantor cabang selain yang ada di Sidoarjo. 
Namun dengan meningkatnya permintaan pelanggan akan Kotak Karton Gelombang (Cor- 
rugated Carton Box), maka sejak tahun 1993, PT Paboxin melakukan ekspansi perusahaan 
dengan mendirikan PT. Paboxin unit II. 

Hingga saat ini, PT Paboxin sudah mempunyai beberapa perusahaan pelanggan yang terdiri 
dari, Customer goods, Food & Beverages, Cigarettes, Furnitures, Stationaries, Electronics, Automo- 
bile spare parts, Medicines, dan Ceramic products. Beberapa perusahaan besar seperti, Indofood 
Sukses Makmur, Santos Jaya Abadi, H.M. Sampoerna, Salim Ivomas Pratama, Otsuka Indonesia, 
dan lain-lain, merupakan contoh perusahaan yang sudah menjadi klien PT Paboxin. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PT Paboxin, Anda dapat menghubunginya via 
e-mail di paboxin@sby.dnet.net.id. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 02/2006 39 


ALTERNATIF 


Kamera Digital 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Tutorial 


Aplikasi Kamera Digital di Li 


n UX 


Ketika Bunda kita menunjukkan album foto yang memuat kejadian sewaktu kita kecil, pasti 
kenangan kita akan kembali menerawang ke beberapa masa lampau untuk mengingat 
kembali peristiwa yang terdapat dalam album tersebut. 


alah satu cara untuk mengabadi- 
G: momen tersebut adalah dengan 
menggunakan kamera. Beberapa 
waktu lalu, kamera yang menggunakan film 
menjadi satu-satunya pilihan yang dapat 
kita gunakan. Namun, seiring dengan se- 
makin murah dan maraknya penggunaan 
kamera digital, semakin banyak pengguna 
kamera film yang mulai menggantinya de- 
ngan kamera digital. Selain alasan penggu- 
naan rol film yang tidak efisien dan cukup 
menguras biaya, harga kamera digital yang 
memiliki kualitas cukup baik, saat ini dapat 
kita peroleh dengan harga sekitar US$150. 
Urusan pendokumentasian suatu mo- 
men pun semakin mudah dan menyenang- 
kan dengan menggunakan kamera digital. 
Dengan menggunakan kamera digital, kita 
dapat menyimpan ribuan momen yang ter- 
jadi, menyimpannya ke dalam space hard- 
disk, dan kemudian mengolahnya dengan 
menggunakan aplikasi pengolah gambar. Si- 
tus-situs yang menawarkan jasa hosting foto 
secara free juga banyak tersedia di Internet. 
Sebut saja mulai dari Yahoo! Photos, pho- 
tobucket.com, flickr.com, myphotoalbum. 
com, fotki.com, dan banyak lagi. Selain 
dapat diakses kapan saja dan di mana saja, 


40  INFOLINUX 02/2006 


fasilitas ini tentu dapat menghemat space 
harddisk komputer Anda. 

Bicara mengenai kamera digital dan 
Linux, cukup banyak pengguna Linux yang 
bertanya, apakah kamera digital sudah dapat 
digunakan di Linux atau belum. Hal ini tidak 
terlepas dari vendor kamera digital, yang sa- 
ngat jarang menyertakan driver kamera digi- 
tal untuk dapat digunakan di Linux. Coba 
saja Anda cari di dalam CD yang disertakan 
dalam kemasan kamera digital tersebut, 
dapat dipastikan hanya aplikasi dan driver 
yang dapat running under Windows dan 
Machintos saja yang terdapat di dalamnya. 

Untungnya, dunia Linux dipenuhi oleh 
beragam programer hebat dari berbagai 
dunia, yang masih mau menyisihkan wak- 
tu agar kamera digital dapat digunakan di 
Linux. Meski belum semua kamera digital 
di-support (terutama untuk keluaran terba- 
ru), sudah banyak tipe kamera yang beredar 
di pasaran (Canon, Olympus, Kodak, Nikon, 
Konica, Fuji Film, Ricoh, dan sebagainya), 
yang telah di-support oleh Linux. 

Salah satu aplikasi hebat yang dapat di- 
gunakan di Linux untuk mendeteksi kamera 
digital adalah gPhoto2. Saat ini, gPhoto2 
sudah dapat mengenali lebih dari 600 tipe 


www.infolinux.web.id 


kamera digital yang beredar di pasaran. Bah- 
kan kamera digital Canon Powershoot A410 
dan Canon IXUS 55 yang belum termasuk ke 
daftar kamera digital yang di-support, sudah 
dapat digunakan dengan baik, meski hanya 
dikenal sebagai USB PTP Class Camera. 

Pada “Alternatif” kali ini, kami akan 
menunjukkan kepada Anda aplikasi-ap- 
likasi kamera digital yang tersedia di Linux 
dan berkreasi lebih jauh dengan foto digital 
yang telah ada. Kami juga ingin membuk- 
tikan, kalau aplikasi kamera digital yang ada 
di Linux, tidak kalah bagus dengan aplikasi 
kamera digital yang ada di Windows mau- 
pun Machintos. Selamat menikmati! 


gPhoto2 

gPhoto2 dan libgPhoto2 merupakan inti dari 
aplikasi kamera digital yang ada di Linux. 
Saat ini gPhoto2 sudah memiliki ratusan 
driver kamera digital yang terdapat dipasa- 
ran, sehingga dapat terdeteksi dengan baik 
di Linux. Yang unik dari gPhoto2 adalah, 
para programernya kebanyakan membuat 
sendiri driver-driver untuk kamera digital 
tersebut, tanpa bantuan sedikit pun dari 
pihak vendor kamera digital. Hal ini dise- 
babkan, karena vendor kamera digital ma- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Tutorial 


Kamera Digital 


ools Camera Settings Help 


Eile Edit View Image Bookmarks Tools Help 


2| 3 . kj Ie sjaAan 
Folders | Catalogs Back Home Find 
Ihome/suptiyanto/BulanFebruary/ProflBisnis | 


t. 


2005-12-16 1021 


| 


2005-12-16 1022 


USB PTP Class 
Camera Do 


Oo 


IMG-0192.JPG IMG-0193. JPG IMG-5191.. TA 


Bose - 


IMG-5192.JPG 


IMG-5193. JPG IMG.5195. JPG 


@  Pownloading IMG:-0028.JPG" from folder '/ 
store 00010001/DCIM/100CANON'... 


Casa 


Zoom: 331796 


Kena) 


FP mc-00507PG 6501102 | 1600x1200 pixels 


2005-12-16 1024 2005-12-16 1026 2005-12-16 1026 2005-12-16 1026 


2008-12-16 1027 


Noimage 


Gunakan gThumb, untuk mentransfer dan melihat foto-foto di kamera digital. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi kamera digital yang lengkap, gunakanlah digikam. 


gThumb 
Jika di Windows terdapat aplikasi ACD See 


sih banyak yang belum mau memberikan pembuat desktop GNOME. 


source code driver-nya ke public, dengan Gthumb mempunyai interface yang 


alasan “intellectual property”. 

Jadi tidak perlu heran jika beberapa tipe 
kamera masih ada yang belum di-support 
oleh gPhoto2. Tapi seiring dengan berjalan- 
nya waktu, driver kamera digital tersebut 
sangat dimungkinkan sudah terdapat pada 
gPhoto2 versi berikutnya. 

Pada gPhoto2 ini, dukungan terhadap 
kamera digital yang menggunakan USB 
Mass Storage sebagai tipe penyimpanan file 
sudah dihilangkan, karena sejak munculnya 
kernel Linux versi 2.4.X, perangkat USB 
Mass Storage sudah dapat dikenali dengan 
baik di Linux. 

Aplikasi gPhoto2 sendiri hanya dapat di- 
jalankan dalam modus CLI, sehingga Anda 
dapat langsung mengambil file foto secara 
langsung tanpa menggunakan X. Namun 
apabila Anda tidak terbiasa mengetikkan 
perintah-perintah pada command line, An- 
da dapat menggunakan aplikasi berbasis X 
yang menggunakan gPhoto2 sebagai core 
aplikasinya. 

Beberapa hal seperti pendeteksian ka- 
mera digital secara otomatis, pendeteksian 
port yang digunakan, keterangan kamera 
digital yang terdeteksi, melihat isi file yang 
ada di kamera digital, mengambil file yang 
ada di kamera digital ke harddisk, dan se- 
bagainya, sudah dapat dilakukan hanya 
dengan mengetikkan parameter-parameter 
yang ada di gPhoto2. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang 
gPhoto2, Anda dapat membuka situsnya 
yang berada di http://www.gphoto.org. 


sebagai aplikasi image viewer yang populer, 
di Linux Anda dapat menggunakan gTh- 
umb yang berfungsi hampir sama dengan 
ACD See. Aplikasi image viewer yang satu 
ini dibuat dengan menggunakan pustaka 
GTK-4 yang dikenal sebagai pustaka dasar 


sederhana dan sangat mudah dipahami. 
Gambar-gambar yang ada dalam sebuah di- 
rektory akan langsung ditampilkan sebagai 
thumbnail. Gthumb juga dikenal sebagai 
sebuah aplikasi yang sangat stabil. Beragam 
format gambar dalam ukuran yang cukup 


Protocol Kamera Digital Support di Linux 


di Linux. Di antaranya: 
1. Serial Protocol. 


Untuk mendukung kamera digital untuk dapat berjalan di UNIX system tidaklah mudah. Ba- 
nyak vendor kamera digital yang tidak memberikan support untuk non-Windows (and Mac- 
OS) system. Meski demikian, ada beberapa tipe protocol kamera digital yang telah di-support 


Para developer gPhoto2 juga peduli terhadap kamera digital zaman dahulu yang masih 
menggunakan kabel serial untuk menghubungkan kamera digital ke PC. Karena transfer 
melalui port USB lebih cepat daripada Serial port, saat ini hampir tidak ada kamera digital 
keluaran terbaru yang menggunakan serial protocol untuk mentransfer photo ke PC. 


. USB Mass Storage. 


USB Mass Storage merupakan protocol yang juga digunakan oleh harddisk dan remov- 
able disk devices melalui USB. Sejak hadirnya Linux 2.4.x, secara default perangkat USB 
sudah dapat langsung terdeteksi untuk digunakan. Dengan tipe ini, Anda tidak perlu lagi 
menggunakan aplikasi gPhoto2 untuk mentransfer file photo dari kamera digital ke PC. 


. PTP. 


PTP, Picture Transfer Protocol, merupakan protocol standard yang di-develop kali per- 
tama oleh Kodak dengan tujuan menyediakan sebuah standard protocol untuk mengak- 
ses kamera digital. Protocol ini kemudian diadopsi langsung oleh USB consortium untuk 
menghandle Still Image Device Class. Beberapa vendor yang akhirnya menggunakan 
standard ini, di antaranya, Kodak, Sony, Nikon, Olympus, dan Canon. 


. Other Protocol. 


Selain protocol di atas, terdapat pula beberapa protocol lain yang biasa digunakan di 
kamera digital. Beberapa tipe kamera yang dibuat oleh vendor besar kamera digital se- 
perti Canon, Olympus, Nikon, Casio, menggunakan protocol yang didefinisikan sendiri 
oleh mereka, dan beberapa diantaranya banyak yang bersifat proprietary. Protocol jenis 
inilah yang agak sulit dibuat driver-nya oleh para developer gPhoto2. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 02/2006 4I 


Kamera Digital 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Tutorial 


besar, sanggup dibuka oleh gThumb tanpa 
mengakibatkan crash. 

Selain sebagai image viewer, g Thumb ju- 
ga mampu meng-importimage yang terdapat 
pada kamera digital dengan baik. Namun 
sebelumnya, Anda harus menginstalasikan 
gPhoto2 terlebih dahulu, karena gThumb 
menggunakan gPhoto2 untuk pendeteksian 
kamera digital dan men-download-nya ke 
harddisk. 

Fitur lain yang hebat dari gThumb 
adalah pembuatan kumpulan gambar yang 
ada menjadi sebuah web album. Dengan 
menggunakan fitur ini, Anda dapat dengan 
mudah menjadikan kumpulan foto Anda 
menjadi sebuah website yang berisi koleksi 
photo. Setelah jadi, Anda dapat langsung 
meng-upload-nya ke Internet. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
gThumb, Anda dapat membaca keterangan 
lebih lanjut di http://sourceforge.net/projects/ 
gthumb/. 


digikam 
Digikam adalah sebuah aplikasi manaje- 
men photo digital untuk desktop KDE, 
dan merupakan salah satu aplikasi ter- 
baik untuk kamera digital. Digikam dapat 
mengimport dan mengorganisasi foto-foto 
yang terdapat pada kamera digital Anda 
dengan baik. 

Untuk menggunakan aplikasi ini juga 
lakukan 
proses auto-detect kamera digital Anda, se- 


sangat mudah. Pertama-tama, 


belum dapat melakukan proses download 
file-file foto. Setelah terdeteksi dengan baik, 
Anda dapat memilih option download se- 


luruh file foto maupun download file foto 
yang Anda pilih saja. 

Secara fungsional, digikam merupakan 
aplikasi kamera digital yang memiliki fitur 
paling lengkap di dunia Linux. Beberapa 
fitur yang terdapat pada digikam, di an- 
taranya mendukung semua tipe kamera 
yang telah di-support oleh project gPho- 
to2, mengorganisasi foto dalam Album 
dan sub-Album, beberapa fungsi sorting 
foto yang dapat dilakukan pada Album, 
menggunakan Kipi plugin sebagai tambah- 
an fungsionalitas, memiliki beberapa pili- 
han ukuran thumbnail, memiliki kemam- 
puan sebagai image editor, mendukung 
themes untuk tampilan GUI utama, dan 
sebagainya. 

Oleh majalah Tux yang banyak meng- 
ulas aplikasi untuk new Linux user, digi- 
kam mendapatkan penghargaan sebagai 
“Favorite Digital Photo Management Tool 
tahun 2005” pilihan pembaca. Dan menu- 
rut pendapat kami, digikam memang sangat 
pantas untuk meraih penghargaan tersebut. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
digikam, Anda dapat mengunjungi situsnya 
secara langsung di http://www.digikam.org. 


Gwenview 
Jika di desktop GNOME, aplikasi picture 
viewer yang terkenal adalah gThumb, di 
lingkungan desktop KDE juga terdapat ap- 
likasi viewer dengan fitur tak kalah bagus 
dengan gThumb yang bernama Gwenview. 
Selain sebagai image viewer, Gwen- 
view juga dapat berfungsi sebagai image 
editor. Gwenview juga dapat meng-import 


foto-foto yang terdapat di kamera digital, 
dengan menggunakan Kipi plugins. Kipi 
(KDE Image Plugin Interface) merupakan 
share image plugins yang memiliki bebe- 
rapa fungsi, diantaranya adalah, Raw con- 
verter, slide show, Mpeg encoder, images 
gallery, print wizard, cd archiving, scan 
images, calendar, camera klient, dan ba- 
nyak lagi. 

Beberapa fitur yang terdapat pada 
Gwenview, di antaranya transfer gambar 
kamera digital ke PC, fungsi (fullscreen, 
slideshow, zoom, rotate, disk navigator, file 
tree, thumbnails) pictures, editing images 
(add border, filter, resize, rename, raw 
image converter, edit color), fungsi untuk 
mengekspor gambar menjadi format HT- 
MI, dan sebagainya. 

Secara umum, Gwenview sudah cukup 
lengkap digunakan untuk keperluan ka- 
mera digital di Linux. Apalagi Gwenview 
mendukung penggunaan Kipi plugins yang 
semakin memperbanyak fitur aplikasi ini. 

Untuk info lanjut mengenai Gwenview, 
Anda dapat melihatnya sendiri situsnya di 
http://gwenview.sourceforge.net. 


GIMP with Plugins gtkam 
Sebagai sebuah aplikasi pengolah gambar 
terpopuler di dunia Linux, GIMP juga me- 
miliki kemampuan untuk meng-import 
secara langsung file foto yang terdapat di 
kamera digital. Untuk dapat melakukan hal 
tersebut, GIMP menggunakan plugins gt- 
kam untuk melakukannya. 

Plugins gtkam ini dimaksudkan, agar kita 
tidak perlu lagi membuka dua buah aplikasi 


IMG 7750.JPG - G 
File Edit View Go Bookmarks Plugins Window Settings Help 


Be Bit Yew Bokraris 


yappa-ng Photo Gallery - Opera 8.5 


HUNI ORANENFRe|3 


1) EP Location: E3 /mnt/public/-FOTO-FOTO-/taman saparii/177CANON 


x 


ba Den ee (GI EBl63) 


d-Bkpresscon Ig IV 
(asta nd PCMedia di Indocomtech 
| subur 


Type here to add a comment to this image. 


xx |iMG-7708.JPG IMG.7713.JPG IMG.7716.JPG IMG-7717.JPG 


aon lan 


IMG.-7718.JPG IMG-7730.JPG IMG.7732.JPG IMG-7733.JPG 


IMG-7751JPG IMG-7754.JPG IMG-7755.JPG 


A4 :. 1 x 
An be ala 


SEIIMG-7756.JPG IMG-7757.JPG IMG-7759.JPG IMG-7760.JPG 


Immtmibie -EOTOLFOTO- Raman Saman TI77CANONI A0 imanec 


Dengan Gwenview, Anda dapat memanajemen koleksi foto dengan mudah. 


42 INFOLINUX 02/2006 


IUG 77SA PER Wan 


www.infolinux.web.id 


'example.com/yappafindex.php?album-962FTaman Safari ds ix 69 


Rote bumi 


Ji 3 MM 
IL Kk “ma 


Dengan yappa-ng, urusan membuat photo gallery berbasis web menjadi semakin cepat dan mudah. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Tutorial 


1. Sebelum membeli kamera digital yang di-support di Linux, lihat terlebih dahulu tipe ka- 


Beberapa Tip Kamera Digital dan Linux 


mera apa saja yang telah di-support oleh gPhoto2, Anda dapat melihatnya di situs gPho- 
to2 di http://www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php. 

. Jika Anda sudah terlanjur membeli kamera digital model terbaru dan ternyata belum 
disupport di Linux, coba download gPhoto2 dan libgphoto2 versi terbaru. Instal dan co- 
ba deteksi kamera digital tersebut. Jika belum terdeteksi juga, harap bersabar untuk 
menunggu versi berikutnya. Atau jika Anda memiliki kemampuan lebih, Anda dapat turut 
membantu dalam pembuatan driver untuk kamera digital tersebut. 

. Pada saat penulis menggunakan gPhoto2 yang terdapat di Debian Sarge dan gPhoto2 
yang terdapat di Fedora Core 4, kamera digital Canon PowerShot A410 milik penulis ha- 
nya terdeteksi dengan baik di gPhoto2 yang ada di Fedora Core 4. Jadi sebelum memvonis 
kalau gPhoto2 tidak dapat mendeteksi kamera digital Anda, ada baiknya Anda mencoba 
aplikasi sejenis yang terdapat di distro yang lainnya. 

. Setiap kamera yang menggunakan tipe USB Mass Storage sebagai tempat penyimpanan- 
nya, dapat langsung terdeteksi di Linux sebagai USB Flash Drive, tanpa Anda perlu meng- 


Kamera Digital 


gunakan gPhoto2. 


5. Digikam dan gThumb dapat menjadi pilihan terbaik bagi Anda untuk mentransfer dan edit 
standard file-file foto yang terdapat di kamera digital Anda. 


jika ingin mengedit langsung file photo yang 
masih ada di kamera digital secara langsung 
menggunakan GIMP. Gtkam sendiri adalah 
sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai an- 
tarmuka untuk gPhoto2. 

Setelah gambar yang ingin Anda retouch 
sudah tampil di layar GIMP, Anda dapat 
langsung mengedit foto tersebut sesuai de- 
ngan keinginan. Bagi yang terbiasa mengedit 
foto di Photoshop, mungkin cara seperti itu 
dapat juga diterapkan dengan GIMP. 

Beragam tools, filter, dan fungsi yang 
lainnya, sudah sangat lengkap untuk meng- 
ubah foto Anda menjadi lebih bagus lagi. 
Hanya saja bagi yang terbiasa dengan user 
interface Adobe Photoshop, perlu sedikit 
usaha untuk familiar dengan user interface 
GIMP, karena program GIMP terdiri dari 
beberapa windows yang terpisah. 

Secara keseluruhan, GIMP merupakan 
tools yang sangat powerful sebagai image 
editor terbaik di Linux. Dengan GIMP, uru- 
san retouch foto bukan lagi sesuatu yang su- 
lit untuk dilakukan. 

Untuk info lebih lanjut mengenai GIMP, 
Anda dapat mengunjungi situsnya di http:// 
www.gimp.org. 


Album Shaper 

Album Shaper merupakan aplikasi untuk 
membuat album dari kumpulan foto yang 
sudah ter-download ke komputer. Album 


Shaper sendiri, tidak dapat digunakan un- 
tuk meng-import secara langsung foto-fo- 
to yang terdapat di kamera digital. Album 
Shaper ditujukan untuk mengorganisasi, 
membuat frame, memperbaiki kualitas 
gambar, dan men-sharing photo digital 
yang ada di komputer Anda. Agar hasilnya 
dapat dibuka dari platform apa saja, Album 
Shaper menggunakan open format seperti 
XML, JPEG, dan XSLT, yang telah disup- 
port oleh Windows, Mac OS X, Linux, dan 
lainnya. 

Untuk menggunakan Album Shaper 
sangat mudah. Buat sebuah album baru de- 
ngan mengklik tombol Create, tambahkan 
foto-foto yang mau dimasukkan menjadi 
album, dan simpan menjadi sebuah web 
album. Setelah itu, Anda dapat mengakses 
web album tersebut, dengan menggunakan 
web browser. Satu hal yang menarik jika 
Anda menyimpan secara langsung file Al- 
bum Shaper adalah, hasilnya akan disimpan 
dalam format XML. 

Satu hal yang penulis senangi dari ap- 
likasi ini adalah, web album yang dihasil- 
kan oleh Album Shaper memiliki tampilan 
yang sangat bagus. Apalagi dengan meng- 
gunakan salah satu themes dari Album 
Shaper untuk membuat WebAlbum, ter- 
dapat suatu shortcut yang memudahkan 
kita untuk melihat foto-foto album di web 
browser. 


www.infolinux.web.id 


Sebagai salah satu aplikasi tambahan un- 
tuk kamera digital Anda, Album Shaper bisa 
menjadi salah satu tool favorit untuk mem- 
buat album foto. Apalagi aplikasi ini sudah 
tersedia di berbagai macam platform seperti 
Linux, Windows, Solaris, Machintos, dan 
sebagainya. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
Album Shaper, Anda dapat mengunjungi si- 
tusnya di http://albumshaper.sourceforge.net. 


yappa-ng 
Yappa-ng (Yet Another PHP Photo Album 
Next Generation) adalah aplikasi photo galle- 
ry berbasis web yang dibuat dengan bahasa 
PHP. Jika dalam aplikasi web photo gallery 
sejenis banyak yang menggunakan MySOL 
sebagai penyimpanan datanya, yappa-ng 
tidak menggunakan aplikasi database sama 
sekali. Semua proses file yang ada, disimpan 
dalam bentuk teks maupun file log saja. 

Yappa-ng sangat mudah diinstalasikan di 
web server Anda. Lakukan ekstrak file yap- 
pa-ng ke direktory root web server, masuk 
ke folder tersebut, lalu jalankan langsung 
file setup.php dari web browser. Setelah 
mengikuti step-by-step installation, Anda 
dapat langsung menggunakan yappa-ng un- 
tuk memanajemen file-file foto dari kamera 
digital Anda. 

Beberapa fitur yang terdapat pada yap- 
pa-ng, di antaranya mudah untuk diinstal, 
tidak membutuhkan aplikasi database sa- 
ma sekali, very comfortable administration 
web-interface integrated, automatic thumb- 
nail generation, resizeable images, album 
and image hits counter, album and images 
rating, password protected albums, User 
Comments (with “Smilies-support”) for 
each image, top X ranking system, dan 
banyak lagi. 

Jika Anda ingin membuat photo galle- 
ry berbasis web dengan cepat dan mudah, 
mungkin yappa-ng dapat menjadi aplikasi 
yang sesuai untuk Anda. Hanya saja dari 
beberapa keterangan di web-nya, aplikasi 
ini masih memiliki banyak celah keamanan, 
yang terasa riskan jika dipergunakan pada 
jaringan Internet. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
yappa-ng, Anda dapat membuka situsnya 
yang ada di http://www.zirkon.at/zirkon/ 
scripts/yappa-ng/yappa-ng main eng.html. ta) 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2006 43 


PRAKTIK INSTAN 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


K Desktop Environment 


K Desktop Environment 


KDE terbaru telah hadir! Coba nikmati salah satu desktop manager yang terbesar dan ko- 


non di dukung oleh Linus Torvalds sendiri! 


Cara Manual 

Cara ini berlaku untuk Fedora Core 4, SUSE Linux 10.0, dan Mandriva Linux 2006.0. 
Periksalah paket KDE apa saja yang sudah terinstalasi di sistem dengan: 

# rpm -ga | grep kde | sort 


Perhatikan paket-paket dari keluaran perintah tersebut! Masuklah kedirektori kde-3.5.0 
di CD yang sesuai distro Anda, kemudian upgrade-lah paket-paket dari keluaran tersebut: 
# rpm -Uvh Inama paket) 


misalnya dari tampilan di samping, maka upgrade paketnya dari direktori utama menjadi: 
# rpm -Uvh kdeaddons-3.5.0-9.1.fc4.1386.rpm kdeadmin-3.5.0-9.1.fc4. 
1386.rpm kdeartwork-3.5.90-0.1.fc4.1386.rpm kdebase-3.5.9-9.1.fc4. 
1386.rpm kdebase-devel-3.5.90-90.1.fc4.1386.rpm (dan seterusnya) 


Mungkin Anda akan menemui pesan kesalahan dependensi seperti pada gambar di sam- 
ping. Paket-paket dependensi tersebut dapat ditemukan pada direktori dependensi. Instalasi 
paket-paket dependensi tersebut serta paket-paket KDE 3.5.0 dari direktori utama dengan: 

# rpm -Uvh kdeaddons-3.5.9-9.1.fc4.1386.rpm kdeadmin-3.5.9-9.1.fc4. 
1386.rpm kdeartwork-3.5.9-90.1.fc4.1386.rpm (dan seterusnya) 
arts-1.5.9-90.2.fc4.1386.rpm ../dependensi/libstdct-4-4.9.2-8.fc4. 
1386.rpm 


Terus lakukan langkah-langkah di atas hingga pesan kesalahan dependensi tidak muncul 
kembali. Sekarang, Anda sudah dapat menikmati KDE 3.5.0! 


Cara semi-otomatis 
Jika langkah-langkah cara manual di atas terasa menyesakkan dada, Anda juga bisa melaku- 
kan cara yang lebih mudah. 


Fedora Core 4 

Pastikan sistem Fedora Core 4 Anda sudah terinstalasi paket yum, kemudian tambahkan 
baris repositori kdeUtama dan kdeDependensi pada file yum.conf di direktori /etc: 
IkdeUtama 1 

name-KDE Utama 

baseurl-file:///media/cdrom/rubrik/praktik instan/kde-3.5.0/ 
fedora-4/utama 

enabled-1 

gpgcheck-—9 


IkdeDependensil 

name-KDE Dependensi 
baseurl-file:///media/cdrom/rubrik/praktik instan/kde-3.5.9/ 
fedora-4/dependensi 

enabled-1 

gpgcheck-—9 


44 INFOLINUX 02/2006 www.infolinux.web.id 


Iroot@serverl utama|# rpm -ga | grep kde | sort 'f 
kdeaddons-3.4.0-2 

kdeadmin-3.4.0-1 

kdeartwork-3.4.0-1 

kdebase-3.4.0- 
kdebase-devel- 
kdegraphics-3. 


5 

3 5 

4 
kdegraphics-deve. 

6 

3 

3 


.4.0-2 

kdelibs-3.4.0- 

kdelibs-deve1-3.4.0-6 

kdemultimedia-3.4.0-2 

kdenetwork-3.4.0-3 

kdenetwork-deve1-3.4.0-3 

kdepim-3.4.0-4 

kdepim-deve1-3.4.0-4 

kdesdk-3.4.0-3 I 
kdesdk-deve1-3.4.0-3 

€ Aovicanons Paces Desi YM (@oxesevetimedafcdommembihrakit Jestanftde 15 Oredersahsama! & (NM Mon Jan 2. 352 AM Pi 
Memeriksa paket-paket KDE apa saja yang terinstalasi di sistem. 


error: Failed dependencies: f 
arts »- 8:1.5.0 is needed by kdeaddons-3.5 
.0-0.1.fc4.1386 
libstdc#-4.s0o.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed by 
kdeaddons-3.5.0-0.1.fc4.1386 
libstdct4.so.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed by 
kdeadmin-3.5.0-0.1.fc4.1386 
libstdct4.s0o.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed by 
kdeartwork-3.5.0-0.1.fc4.1386 
libstdct4w.so.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed by 
kdebase-3.5.0-0.1.fc4.1386 
libstdc-4.s0o.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed by 
kdegraphics-3.5.0-0.1.fc4.1i386 
arts »- 8:1.5.0 is needed by kdelibs-3.5.0 
-0.2.fc4.1386 
libstdct4.s0.6(GLIBCXX 3.4.6) is needed byf 
kdelibs-3.5.0-0.2.fc4.1386 
Am Pa ai 0 aa ma Ea MA nan 2 SA 


Pesan kesalahan dependensi. 


(gpgcheck-0 


# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo 
le in /ete/yum.repos.d 


cc. - 


Hasil penambahan baris pada file yum.contf. 
Ah 


Bie at Vie Teminal Tabs tdp 


endensi 60 k Fr 
libgfortran 1386 4.0.2-8.fc4 kdeDep 
endensi 152 k 

libgnat 1386 4.0.2-8.fc4 kdeDep 
endensi 876 k 

libstdct#4 1386 4.0.2-8.fc4 kdeDep 
endensi 307 k 

libstdc##-devel 1386 4.0.2-8.fc4 kdeDep 
endensi 9.0 M 

libtool 1386 1.5.16.multilib2-3 kde 
Dependensi 656 k 


Transaction Summary 


Install 14 Package(s) 

Update 32 Package(s) 

Remove 0 Package(s) 

Total download size: 267 M 

Is this ok (Y/NJ: I 
€ Aonicsiom Paces Deto YO TeREan ida Keitadan BD mede Kat P Mo 


Hasil dari perintah “yum update kdebase”. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial PRAKTIK INSTAN 


K Desktop Environment 


Kemudian edit semua file di dalam direktori /etc/yum.repos.d dengan memberi “0” (nol) 
pada opsi “enabled”, lalu jalankan perintah: 
# yum update kdebase 


Jawablah pertanyaan yang muncul dengan “Y”. Setelah proses instalasi selesai, restart-lah 
desktop Anda, kemudian login kembali dengan menggunakan desktop manager KDE. 


SUSE Linux 10.0 
Dengan SUSE Linux 10.0, langkah-langkah instalasi KDE 3.5.0 bisa dilakukan dengan lebih 
simple. Sebelumnya, pastikan SUSE Linux 10.0 Anda sudah dilengkapi paket-paket yast2, 


MOMS 


yast2-gt dan yast2-packagemanager agar dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Konfurasi repost pada direktori KE. 


1. Buka file manager Kongueror dan masuklah ke direktori KDE 3.5.0 untuk SUSE Linux Kai 


10.0. Klik kanan pada direktori “utama”, pilih “Actions » Add directory as YaST source”. 
Lakukan hal yang sama pada direktori “dependensi”. 

2. Buka tool YaST dan pilih tabulasi Software dan klik pada icon “Software Management” di 
kolom sebelah kanan. 

3. Pada kolom “Search”, masukkan kata “kde”, maka paket-paket yang yang mengandung 
kata “kde” akan muncul di kolom sebelah kanan. 


4. Klik-lah icon “check” pada paket-paket KDE yang berwarna biru di kolom sebelah kanan 
hingga icon tersebut berubah menjadi icon huruf “Z” berwarna hijau. 

5. Klik tombol “Accept” untuk mengupgrade paket-paket KDE di SUSE Linux Anda men- 
jadi KDE 3.5.0. Jika muncul jendela yang menanyakan paket-paket dependensi yang akan 


Tina 
diinstalasi bersamaan, klik saja pada tombol “Continue” untuk melanjutkan. 
6. Sekarang, YaST akan menginstalasi paket-paket KDE 3.5.0 ke sistem SUSE Linux 10.0 


Anda. 
7. Restart-lah desktop Anda dan login kembali dengan menggunakan dekstop KDE. 


Mandriva Linux 2006.0 

Sebelumnya, pastikan paket-paket seperti drakconf, urpmi dan drakerpm sudah terinstalasi 
pada sistem Mandriva Linux 2006.0 Anda! 

1. Masuk ke menu, pilih “System » Configuration » Configure Your Computer”. 


2. Pada jendela Mandriva Linux Control Center, klik pada tabulasi Software Management 
dan pilih icon “Select from where software packages are downloaded when updating the Te LAN maan Nagan PAN ec 
system” yang berada di kolom sebelah kanan. Memasukkan repositori untuk paket KDE di Mandriva Linux. 

3. Klik pada tombol “Add custom”, kemudian masukkan pada kolom “Name” kata “kde- 
Utama”, dan pada kolom “Path” masukkan letak direktori utama pada CD InfoLINUX. 


Lalu klik tombol “OK”. Lakukan hal yang sama untuk direktori dependensi dengan me- 


masukkan kata “kdeDependensi” pada kolom “Name”. Setelah selesai, klik tombol “Ok” 
yang berada di sebelah kanan bawah. 

4. Kembali ke Mandriva Linux Control Center, klik pada icon “Look at installable software 
and install software packages”. 

5. Setelah muncul jendela Software Packages Installation, pilih “All packages, by medium 
repository” pada menu drop-down di bawah opsi radio “All packages, alphabetical”. 


6. Klik pada repositori kdeUtama dan pilihlah paket-paket KDE yang ingin diinstalasi. Jika 


muncul jendela yang menanyakan paket-paket pilihan atau dependensi, klik saja tombol - mma OAT ERA 
3 : bang 5 Pemilihan paket-paket KDE yang akan diupgrade pada Mandriva Linux. 
“OK”. Apabila sudah selesai dengan paket-paket yang dipilih, kliklah tombol “Install” 
untuk menginstalasi paket-paket tersebut. 
7. Restartlah desktop Anda dan login kembali dengan menggunakan desktop KDE untuk 


menikmati keindahan KDE 3.5.0. 


Spesifikasi minimum: 

@ Processor kelas Pentium III 1GHz. 
@ Memory 256 MB. 

@ VGA 32 MB. 

@ Ruang Harddisk 100 MB. 


Apabila Anda masih menerima pesan-pesan kesalahan paket dependensi yang tidak ter- 
dapat pada direktori dependensi, maka paket-paket tersebut dapat Anda peroleh pada CD 
instalasi distro Anda. Karena ruang CD yang terbatas, maka paket-paket dependensi tersebut 
tidak kami ikutkan pada CD InfoLINUX. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 02/2006 45 


Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Setting GRUB untuk Dual OS 


« 


ear friend. Mau nanya nih, gimana 
sih caranya biar kita bisa menginstal 
beberapa sistem operasi (Windows 


2000 Server, Fedora Core 4, Debian Sarge) 
di dalam satu PC. Tolong kasih tau caranya 


donk? Thanks buat bantuannya.” 


Solusi 

Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat 
Anda lakukan untuk setting dual OS dalam 
satu PC. Salah satu cara yang powerful dan 


mudah dilakukan adalah dengan mengon- 


figurasikan GRUB. Untuk mempersingkat 


waktu, ikuti langkah-langkah di bawah ini: 


46 


Contoh kasus, penulis menginstalasikan 
tiga buah OS dalam satu komputer, yaitu 
Windows 2000 Server, Fedora Core 4, dan 
Debian Sarge. Letak partisi ketiga sistem 
operasi tersebut diinstal adalah: 


» Windows 2000 Server : /dev/hdal 
» FedoraCore4 Linux : /dev/hdbl 
» Debian Sarge : /dev/hdb3 


Buka file grub.conf atau menu.lst yang 
ada di salah satu distro Linux Anda. Se- 
bagai contoh, penulis menggunakan 
grub yang ada di distro Fedora Core 4 se- 
bagai default GRUB Boot Loader. Untuk 
singkatnya, login sebagai user root, lalu 
edit file /boot/grub/grub.conf. Nantinya, 
kita akan mengedit pada bagian pilihan 
sistem operasinya saja. 


Tambahkan parameter pada GRUB Fe- 

dora Core 4, untuk dapat memuat pilihan 

Debian Sarge, yang menunjuk kepada: 

“ Letak partisi root Debian Sarge. 

# Letak partisi kernel Debian Sarge be- 
serta dengan tambahan option-nya. 

“ Letak file initrd distro tersebut. 


Untuk mudahnya, Anda cukup melihat 
semua parameter dari file grub.conf yang 
ada di Debian Sarge. Sebagai contoh, 
parameter grub.conf Debian Sarge di 
komputer penulis yang menunjuk ke pa- 
rameter pilihan booting ke Debian Sarge 
adalah sebagai berikut: 


INFOLINUX 02/2006 


3 root@ serverl:- 
fan Eile Edit View Terminal Tabs Help 
PT #boot-/dev/hda 
“| default-0 
a . timeout-5 
Aa splashimage-(hd1l,0)/boot/grub/splash.xpm.gz 
hiddenmenu 
title Fedora Core (2.6.11-1.1369 FC4) 
root (hd1,0) 
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369 FC4 ro root-/dev/hdb1l rhgb guiet 
initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369 FC4.img 


Computer 


supriis' Home 


title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 
root (hd1,2) 
kernel /boot/vmlinuz 
initrd /boot/initrd.im, 


rootz/dev/hdb3 ro 
2-386 


Witle Microsoft Windows 2000 Server 
rootnov y (hd0,0) 
chainloa #1 


3 
File Edit View Terminal 


## alternative kernel op 
e.g. howmany-all 

## howmany-7 

# howmany-all 


POOL Serverl:2 
File Edit View Terminal Tabs 
(Iroot@serverl -J# fdisk -1 


Help 


"/boot/grub/grub.conf" 26L, 8| 
## should update-grub create memtest86 boot option 
## e.g. memtest86-true 
## memtest86-false 


Disk /dev/hda: 20.0 GB, 20020396032 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders 
Units - cylinders of 16065 “ 512 - 8225280 bytes 


# memtest86-true 


Device Boot Start End Blocks Id System 
4 dev/hdal « 1 892 71649584 7 HPFS/NTES 

te tp 18 / 

Pee iEng Derauit Options /dev/hda2 893 2433  12378082t c W9S FAT32 (LBA) 


title 

root 
kernel 
initrd 
savedefault 


Debian GNU/Linux, k 1 2.6.8-2-386 
aa Alimre, kerna Disk /dev/hdb: 20.0 GB, 20020396032 bytes 


$ 3 255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders 
boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root-/dev/hd 
Ae AN 13 /dev/hdlinits - cylinders of 16065 “ S12 - 8225280 bytes 


boot Device Boot Start End Blocks Id System 
/dev/hab1 —« 1 1147 — 9213246 83 Linux 
. i 1 /dev/hab2 1148 1211 514080 82 Linux swap / Sola 
#titl Di G 9 .6.8-2-38 
PA ebian GNU/Iirarey kernel. 2.6:8-2-586 Wae ynana 1212 2434 — 98237474 83 Linux 


(hd1,2) 


title Debian GNU/Linux, 
kernel 2.6.8-2-386 

root (hd1l,2) 

kernel /boot/vmlinuz-2.6.8- 
2-386 root-/dev/hdb3 ro 
initrd /boot/initrd. 
img-2.6.8-2-386 

savedefault 

boot 


@ Tambahkan parameter file grub.conf 


diatas, ke dalam file grub.conf yang ada 
di Fedora Core 4, sehingga isi file GRUB 
Fedora Core 4 menjadi sebagai berikut: 


title Fedora Core (2.6.11- 
1.1369 FC4) 
root (hdl,9) 
kernel /boot/vmlinuz- 
2.6.11-1.1369 FC4 ro 
root-LABEL-/ rhgb guiet 
initrd /boot/initrd-2.6.11- 
1.1369 FC4.img 


www.infolinux.web.id 


title Debian GNU/Linux, 

kernel 2.6.8-2-386 
oo hdl) 
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8- 
2-386 root-/dev/hdb3 ro 
initrd /boot/initrd.img- 
2.6.8-2-386 


title Microsoft Windows 20099 
Server 
rootnoverify (hd@,0) 
chainloader #1 


@ Jalankan perintah grub-install untuk 


menginstall kembali boot loader GRUB 
ke MBR komputer Anda. 
# grub-install /dev/hda 


Restart komputer Anda. Tes satu per satu 
untuk masuk ke semua pilihan sistem ope- 
rasi yang terdapat pada menu GRUB. Jika 
dapat masuk ke semua pilihan OS terse- 
but, berarti Anda telah dapat men-setting 
GRUB untuk dual OS secara benar. Aa 


Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Linux di Unsyiah Aceh 


usibah gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam 

dan Nias Sumatera Utara, ternyata tidak menyurutkan seba- 
gian mahasiswa untuk tetap mengoprek Linux. Sayangnya, beberapa 
anggota komunitas Linux tidak bisa lagi aktif di kegiatan KPLI Aceh, 
karena telah disibukkan oleh dunia kerja, meskipun ada yang masih 
berstatus mahasiswa. 

Salah satu komunitas Linux yang aktif adalah para mahasiswa 
Fakultas MIPA Unsyiah (Universitas Syiah Kuala), Banda Aceh, khu- 
susnya di jurusan atau departemen Fisika. Semua mahasiswa Fisika 
tidak asing dengan Linux, karena salah satu laboratorium komputer- 
nya hanya berisi komputer-komputer dengan sistem operasi Linux, 
tidak ada sistem operasi yang lain. Beberapa mata kuliah atau prakti- 
kum yang berhubungan dengan pemrograman, telah menggunakan 
Linux dan software open source lainnya. Tentu saja, server-server dan 
aplikasi Intranet di jurusan Fisika ini juga berbasis Linux. 

Pemanfaatan Linux di kampus Unsyiah ini sangat didukung oleh 
ketua jurusan Fisika, termasuk para dosen dan pemimpin universi- 
tas lainnya. Para mahasiswa diberi kebebasan untuk menggunakan 
laboratorium Linux, terutama di saat tidak ada kuliah. Misalnya 
setiap hari Sabtu, diadakan pelatihan atau workshop pengenalan 
Linux untuk pemula. 

Di awal 2006 ini, aktivis Linux di jurusan Fisika Unsyiah telah 
menyiapkan program kaderisasi dalam bentuk pelatihan Linux lan- 
jutan. Pelatihan pertama direncanakan berlangsung pada Sabtu, 11 
Februari 2006, di kampus FMIPA Unsyiah, Banda Aceh. MRus 


Bandung Linuxers Gathering 


Gasa sukses dengan acara BaLiGa (Bandung Linuxers Gather- 
ing) di akhir tahun lalu, Universitas Maranatha Bandung kem- 
bali menyelenggarakan BaLiGa di awal 2006 ini. Acara yang tidak 
memungut biaya kepada peserta ini merupakan hasil kerja sama 
komunitas Linux Universitas Maranatha dengan KLuB (Kelompok 
Linux Bandung) dan KSL (Kelompok Studi Linux) STT Telkom 
Bandung. 

Menurut salah seorang dosen TI Universitas Maranatha dan 
fasilitator BaLiGa, Setia Budi, Linuxers dapat saling berbagi ilmu 
dan pengalaman yang mereka miliki seputar sistem operasi GNU/ 
Linux. BaLiGa sendiri tidak hanya ditujukan bagi Linuxers yang 
sudah lama dan mahir dalam menggunakan GNU/Linux sebagai 
sistem operasi, tapi juga ditujukan bagi para pemula (newbie) atau 
bahkan bagi orang yang sama sekali belum pernah menggunakan 
sistem operasi GNU/Linux. Dalam setiap pertemuan, BaLiGa akan 
selalu menghadirkan dua macam topik, yaitu topik untuk tingkat 
pemula dan topik untuk tingkat mahir (expert). 

BaLiGa pertama 2006 dilaksanakan pada Sabtu, 21 Januari 2006, di 
Ruang Paulus, Gedung Administrasi Pusat Universitas Maranatha, Jl. 
Surya Sumantri 65 Bandung, dengan topik Seputar Mandriva Linux 
2006 oleh John E dari KluB, dan Sistem Pendeteksi Intrusi Otomatis 
dengan Progressive Network Filtering oleh Denny Zulfikar dari KSL 
STT Telkom. BaLiGa berikutnya akan dilaksanakan pada Februari 
2006. Anda berminat sebagai pembicara atau peserta? Untuk lebih 
jelasnya, silakan hubungi setia.budi@eng.maranatha.edu. NRus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA LUGU 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Jakarta 


Maling (MAlang LiNux user Group) 


KPLI Pekanbaru 
Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KPLI Medan KLAS 
Situs: http://medanlinux.com Situs: hitp://surabaya.linux.or.id 


KPLI Padang KPLITS 


Situs: http://jakarta.linux.or.id 
KPLI Madiun 


Situs: http://madiun.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


48 INFOLINUX 02/2006 


Situs: http://malang.linux.or.id 


LUG Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Situs: http://padang.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


CRAMES 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Mengenal CRAM 


akan membahas cramfs, salah satu filesistem kecil ya 


distro untuk berbagai kebutuhan. 


icara soal filesistem, kita bicara soal 
Bs yang sangat mendasar. Kita bi- 

cara bagaimana file diatur dalam 
satu partisi ataupun satu image. Filesistem 
akan berpengaruh langsung terhadap file- 
file yang kita miliki. 

Saat ini, di Linux kita mengenal banyak 
sekali filesistem. Mulai dari filesistem yang 
didesain untuk Linux seperti ext2, ext3, 
reiserfs, xfs, dan jfs. Semuanya adalah file- 
sistem besar yang siap mengatur sampai 
terabyte data atau bahkan lebih. Hampir 
semuanya dari mereka dibangun dengan 
algoritma super rumit yang memeras otak, 
agar Linux siap melayani lebih baik lagi, ter- 
utama untuk di dunia enterprise yang tidak 
kompromi terhadap kegagalan. 

Di luar itu, Linux juga mampu membaca 
(atau bahkan menulis ke beberapa yang dise- 
butkan) berbagai filesistem dari dunia luar, 
seperti NTFS dan FAT milik Windows, HFS 
milik Apple, BeFS milik BeOS, VxFS milik 
Veritas, UFS yang digunakan di beberapa 
UNIX, ONX yang digunakan di berbagai 
sistem realtime dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, kita tetap mampu mengakses file- 
file kita yang disimpan di sistem lain dengan 
mudah. 

Selain yang telah disebutkan, Linux men- 
dukung pula berbagai filesistem-filesistem 
kecil yang siap digunakan pada sistem de- 
ngan resource rendah, atau kondisi di mana 
hanya filesistem sederhana yang diperlukan. 
Salah satunya adalah CRAMES yang akan 
kita bahas kali ini. 


Apakah CRAMFS? 

CRAMES singkatan dari Compressed ROM 
Filesystem. Dengan demikian, CRAMFS 
adalah filesistem read-only yang terkom- 
pres. 


50 INFOLINUX 02/2006 


CRAMES dirancang untuk menjadi file- 
sistem yang sangat sederhana dan kecil, se- 
hingga dapat digunakan di berbagai sistem 
embedded ataupun sistem dengan resource 
rendah. Hebatnya lagi, walaupun merupa- 
kan filesistem terkompres, image CRAMFS 
bisa langsung diakses tanpa harus melaku- 
kan unkompresi terlebih dahulu. Langsung 
bisa digunakan dalam kondisi apa adanya, 
yaitu terkompres. Pembacaan random (ran- 
dom page access) juga dimungkinkan. 

Untuk 
kan filesistem terkompres, meta data 
pada CRAMES tidak dikompres, melain- 
kan menggunakan algoritma lain yang lebih 


efisiensi, walaupun merupa- 


space-efficient dibandingkan dengan file- 
sistem lain. 


Contoh penggunaan CRAMFS 

Seperti disebutkan sebelumnya, CRAMFS 

sangatcocokdigunakanpadasistemembedd- 

ed, sistem yang memiliki resource rendah, 
ataupun kondisi di mana hanya filesistem 
sederhana yang dibutuhkan. 

Pada kenyataannya, di distribusi Linux 
saja, CRAMES digunakan oleh: 

@ Debian pada image ramdisk (initrd). 

@ SUSE pada installation image. Pada saat 
melakukan instalasi, image CRAMFS 
akan digunakan sebagai image root file- 
sistem. 


Pada initial ramdisk image dan instal- 
lation image, CRAMFS digunakan karena 
hanya filesistem sederhana yang dibutuh- 
kan. Hal ini disebabkan karena pada ram- 
disk image, kita hanya akan melakukan 
tindakan-tindakan yang juga sederhana. 
Secara umum, yang diperlukan hanyalah 
memasukkan module-modul kernel yang 
dibutuhkan selama proses boot. 


www.infolinux.web.id 


da batasan CRAMFS 
Berikut ini, kita akan membahas beberapa 
fitur dan keterbatasan CRAMFS. CRAMFS 
memiliki fitur-fitur berikut ini: 
@ Kecil. 
@ Dapat diakses tanpa harus di-extract ter- 
lebih dahulu. 
@ Sederhana, sangat memungkinkan untuk 
dimodifikasi oleh developer filesystem 
lain untuk berbagai kebutuhan. 


Sementara, CRAMES memiliki keterba- 
tasan berikut ini: 

@ Merupakan filesistem Read-only. Un- 
tuk alasan kesederhanaan, CRAMES di- 
rancang untuk hanya dapat dibaca saja. 
Menerapkan penulisan acak pada image 
terkompres merupakan hal yang susah 
dilakukan. 

@ Ukuran filesistem maksimal adalah 256 
MB. Hal ini sebenarnya sudah jauh lebih 
dari cukup untuk kondisi sistem yang 
menggunakan CRAMES. Pada initrd 
image misalnya, paling-paling ukuran 
maksimal filesistem hanya akan berkisar 
antara 1 sampai 2 MB. Sementara, pada 
installation image SUSE, ukuran file- 
sistem juga hanya sekitar 60 MB. Masih 
jauh dari ukuran maksimal yang diper- 
bolehkan. Bahkan, kalau dipikir-pikir, 
ukuran 256 MB tersebut sudah bisa 
digunakan untuk membuat distro live 
sederhana. 

@ Ukuran file dalam filesistem maksimal 
adalah 16 MB. Dalam perbandingan 
dengan ukuran maksimal filesistem, 
ukuran 16 MB ini sudah sangat besar. 
Pada initial ramdisk image, harusnya 
tidak ada file yang berukuran sampai 16 
MB. Sementara, pada installation image 
sekalipun, file berukuran sebesar 16 MB 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | 


juga tidak ditemukan. Kecuali, kalau kita 
ingin menambahkan video klip ke dalam 
CRAMES, yang mana penggunaannya 
menjadi kurang tepat. 

@ Hanya 8 bit terendah dari informasi gid 
yang akan disimpan. 

@ Hardlink didukung, namun file yang 
memiliki hardlink tetap akan memiliki 
link count 1. Pada filesistem “normal, 
untuk setiap hardlink yang dikenakan 
pada suatu file, jumlah link count pada 
file tersebut akan bertambah satu. 

@ Direktori pada CRAMES tidak memiliki 
entri .dan.. 

@ Tidak ada informasi timestamp yang di- 
simpan. Semua file secara default akan 
memiliki informasi waktu sesuai epoch 
(J Januari 1970). 

@ Implementasi CRAMFS saat ini mengha- 
ruskan CRAMES dibuat dan dibaca pada 
sistem dengan endianness yang sama. 
Kita mengenal dua tipe endianness: big 
endian dan little endian. 

@ CRAMES hanya dapat dibaca pada ker- 
nel yang memiliki ukuran page cache 


4096 (PAGE CACHE SIZE — 4096). Ini 
dipertimbangkan sebagai bug. 


Dengan melihat fitur dan keterbatasan 
yang dimiliki oleh CRAMES, tentu kita 
apakah kebutuhan 
kita bisa diselesaikan dengan menggunakan 
CRAMES. Berikut ini adalah beberapa per- 
timbangan untuk kapan menggunakan dan 
kapan tidak menggunakan CRAMES: 

@ Jangan gunakan CRAMES apabila An- 
da ingin menyimpan data yang akan 


mempertimbangkan 


sering dibuka dan diubah. Anda mung- 
kin akan lebih senang menggunakan 
FAT16. 

@ Jangan gunakan CRAMES apabila ukur- 
an filesistem berpotensi untuk berkem- 
bang diatas 256 MB dan atau file di 
dalam CRAMES berpotensi untuk mele- 
wati batas maksimal 16 MB. 

@ Jangan bayangkan CRAMFS seperti ima- 
ge fs read only lain seperti IS09660 yang 
digunakan pada CDROM. CRAMES me- 
miliki lebih banyak keterbatasan. 

@ Walaupun CRAMES terkompres, jangan 


CRAMFS 


samakan CRAMES dengan tarball (--bz2 
atau #-gz). 

@ CRAMES umumnya digunakan di PCapa- 
bila Anda ingin melakukan sesuatu yang 
berhubungan dengan initrd misalnya. 

@ Pembuat distro mungkin akan banyak 
berhubungan dengan CRAMES untuk 
berbagai kebutuhan. 


Instalasi CRAMFS 

Instalasi CRAMFS hampir tidak perlu di- 

lakukan. Namun, ada dua hal yang perlu di- 

perhatikan seputar penggunaan CRAMES: 

@ Yang paling penting adalah dukungan 
pada kernel. Umumnya, distribusi-dis- 
tribusi besar telah mendukung CRAMES, 
walaupun dikompilasi sebagai modul 
(umumnya, filesistem yang tidak sangat 
penting akan dijadikan sebagai modul 
kernel, beberapa distro bahkan mema- 
ketkan hanya satu atau dua filesistem 
secara built-in). Untuk melihat apakah 
CRAMES sudah didukung atau belum, 
lakukanlah perintah berikut ini sebagai 
root: 


& Mencetak PROFESIONAL LINUX 


Pelopor utaihing LINUK Indonesia 


Mewujudkan Kepercayaan Anda dengan: 


Yang mampu membangun server dan mengelola jaringan 
komputer berbasis Linux & penerapan aplikasi pada internet/ 
intranet beserta system security-nya. 


Progreim Incensit LINUX Proresikomall 


1SSHardware & Jaringan 


omponen & Konfigurasi Komputer, 


etup & Membuat LAN 


' Linux Fundamental 
asic User, X-Window, 


ystem Administration & Networking 


ppatrtemet & Aplikasi WEB 


rowser, Search Engine, Email, 
TP, HTML, CSS & JavaScript 


hell Programming 


HP & MySOL 


sonin SANA Kuiheh 


abtu & Minggu (6 bulan) 


m: 08.00 s.d 12.00 WIB. 
am: 13.30 s.d. 18.00 WIB. 


# 


Terpercaya 


dvanced System Administration 
dvanced Networking Administration g 


Linux Server Deveiopment z 200 Jam 


KARIE BR... 
komputer dim menyelesaikan pekerjaan sehari-hari 

» Support System Administration & Networking AN 

» ISP (Internet Service Provider) & WEB Hosting 


» Warnet Development 


» System Integration 


LPKNE 
Lembaga Pendidikan Komputer 


NURUL FIKRI 


a 
Duari - Maret 2006 


| 
Mm Jl. Margonda Raya No. 522 - Depok @'/Fax. (021) 7874223-24, 77206991 b 
m Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakarta Selatan & (021) 7947115, 7975235, 7901205 
M Jl. A. Yani - Sentra Niaga B.I/12, Bekasi #/Fax. (021) 88956879, 8853537 
M Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Komp. Perkantoran Ciputat Indah Permai 1 
Ciputat - Tangerang, Banten & (021) 7417161 
M Jl. Kopi No. 23A / Depan UNILA (Komp. Yys. Darul Hikmah) 
Gedong Meneng - Bandar Lampung @ (0721) 7425345, 747403 
M Jl. MP. Mangku Negara No. 67, Kenten - Palemban G- 
& (0711) 813599 “Fax. (0711) 825549 P3 - NE NX v3 


Dpa 


CRAMES 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


# modprobe -v cramfs 

insmod /lib/modules/2.6.11.4- 
20a-default/kernel/fs/cramfs/ 
cramfs.ko 


# cat /proc/filesystems 


nodev sysfs 
nodev rootfs 
nodev bdev 
nodev proc 
nodev sockfs 
nodev debugfs 
nodev pipefs 
nodev futexfs 
nodev tmpfs 
nodev eventpollfs 
nodev devpts 
ext2 
nodev ramfs 
nodev hugetlbfs 
minix 
1809669 
nodev nfs 
nodev  mgueue 
nodev rpc pipefs 
reiserfs 
nodev usbfs 
nodev subfs 
nodev smbfs 
cramfs 


Yang paling penting, pastikan cramfs ter- 
daftar dalam keluaran perintah terakhir. 


@ Apabila kernel telah mendukung, maka 
pada berbagai distribusi modern, kita 
tidak perlu melakukan instalasi lain apa- 
pun juga. Apa yang kita perlukan untuk 
bekerja dengan CRAMFS umumnya 
adalah mkfs.cramfs, yang digunakan 
untuk membuat filesistem CRAMES. 
Utiliti mkfs.cramfs tersebut umumnya 
telah datang bersama paket util-linux. 
Sementara, untuk melakukan mount- 
ing CRAMES, kita hanya membutuhkan 
program mount dan loop device (yang 
pasti sudah didukung di hampir semua 
distro). 

# rpm -gf /sbin/mkfs.cramfs 
util-linux-2.12g-7 


Contoh penggunaan dasar 


Untuk menggunakan CRAMES, sediakan- 
lah sebuah direktori yang berisi segala file 


52 INFOLINUX 02/2006 


yang diinginkan. Direktori itu akan dikom- 
pres dan dibuat menjadi CRAMFS dengan 
bantuan program mkfs.cramfs: 

# mkfs.cramfs 

usage: mkfs.cramfs (-hl I-vl IL-b 
b1kszJ I-e editionl I-i filel L- 
n namej dirname outfile 


-h print this help 
-V be verbose 
-E make all warnings 


errors (non-zero exit status) 

-b b1ksz use this blocksize, 
must egual page size 

-e edition set edition number 
(part of fsid) 

-1 file insert a file image 
into the filesystem (reguires »- 
2.4.0) 


-Nn name set name of cramfs 
filesystem 

-P pad by 512 bytes for 
boot code 

-S sort directory 
entries (old option, ignored) 

-z make explicit holes 
(reguires »- 2.3.39) 

dirname root of the 


filesystem to be compressed 
outfile output file 


Sebagai contoh, kita memiliki sebuah 
direktori test yang berisikan direktori dan 
file-file berikut ini: 

$ 1s -1IR test/ 

test/: 

total 8 

drwxr-xr-x 2 nop users 129 
2005-99-19 22:17 1 
drwxr-xr-x 2 nop users 148 
2005-99-19 22:17 2 
drwxr-xr-x 2 nop users 148 
2005-09-19 22:17 3 


test/1: 
total 9 
-TW---r-- 
99-19 22:17 
-TW---r-- 
99-19 22:17 
-TW---r-- 
99-19 22:17 


nop users 9 20905- 


nop users 9 209095- 


nop users 9 20905- 


WN he 


test/2: 


www.infolinux.web.id 


total 0 


test/3: 
total 0 


Berikan perintah berikut ini untuk pem- 
buatan image CRAMES direktori test (pe- 
rintah mkfs.cramfs bisa dilakukan sebagai 
user biasa): 

$ /sbin/mkfs.cramfs -v test/ 
test.img 


Directory data: 172 bytes 
Everything: 4 kilobytes 
Super block: 76 bytes 
CRC: 48c4999b 


Setelah perintah tersebut diberikan, se- 
buah image CRAMFS dengan nama test. 
img pun akan dihasilkan. Untuk lebih ya- 
kin, berikan perintah berikut ini: 

$ file test.img 

test.img: Linux Compressed ROM 
File System data, little endian 
size 4096 version #2 sorted dirs 
CRC 0x48c40999b, edition 0, 9 
blocks, 7 files 


Informasi CRC pada keluaran perintah 
file tersebut bisa kita cocokkan dengan CRC 
pada pembuatan CRAMES. 

Untuk mengakses filesistem yang tersim- 
pan di dalam image, kita bisa melakukan 
mount loop image tersebut: 

# mount -oloop test.img /mnt/ 


Sebagai tambahan, opsi -e pada mktfs. 
cramfs bisa kita gunakan untuk mengatur 
nomor edisi filesistem, yang merupakan ba- 
gian dari ID filesistem. 

Sampai di sini, kita telah bisa bekerja 
dengan CRAMES. Image yang kita hasilkan 
bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Satu 
hal: CRAMES sangat berguna apabila kita 
membutuhkan filesistem kecil dan mudah 
digunakan namun tetap bisa diandalkan. 
Selamat mencoba dan sukses! Aa 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Link 


Mengenal Hard Link dan 
Symbolic Link 


S0 
Linux (dan UNIX secara umum) memiliki fitur filesistem yang disebut sebagai link. Dalam 
keseharian penggunaan ataupun pengembangan sistem, link sangat banyak berjasa. Di 


“Tutorial” kali ini, kita akan mengenal link dan bagaimana bekerja dengannya. 


ink pada Linux bisa dimirip-mirip- 
Ls dengan shortcut pada Windows. 

Namun, pada kenyataannya, link di 
Linux jauh lebih kompleks. 

Kita akan melihat sejenak dunia Win- 
dows. Di Windows, shortcut digunakan di 
cukup banyak tempat. Contohnya adalah di 
desktop dan di start menu. Tentu saja, kita 
juga bisa menemukan berbagai shortcut di 
filesistem. 

Ketika kita 
shortcut, maka file aslilah yang akan dibuka/ 


membuka/menjalankan 


dijalankan. Dari pembahasan tersebut, kita 

bisa artikan secara sederhana bahwa link 

adalah file yang merujuk ke file lain. Di ba- 
gian lain di tulisan ini, kita akan melihat apa 
yang disebutkan pada awal tulisan tulisan, 
bahwa link sebenarnya lebih kompleks dan 
lebih dari sekadar merujuk ke file lain. 

Di Linux, link dibedakan menjadi dua: 

@ Symbolic link (symlink), yang juga dise- 
but sebagai softlink. Sebenarnya, prinsip 
kerja shortcut di Windows lebih cocok 
dimiripkan dengan prinsip kerja symlink 
di Linux. 

@ Hard link. Link yang satu ini mungkin 
lebih sering bermain di latar belakang 
dibandingkan dengan symlink yang cu- 
kup terkenal. 


Kedua jenis link tersebut tidak saling ber- 
saing, dan pemakaiannya sangat tergantung 
kepada kondisi yang dihadapi. Kita akan 
melihat keduanya, dimulai dari symlink 


Symbolic link 

Symlink disebut juga dengan softlink. Kedua 
istilah tersebut akan kita gunakan berganti- 
ganti dalam tulisan ini. Secara sederhana, 


sebuah symlink adalah file spesial yang 
merujuk ke file lain. 
Berikut ini adalah contoh symlink di file- 


sistem: 
$ 1s -al / 
total 53 


drwxr-xr-x 22 root root 592 
2005-12-11 22:19 . 


TTwWXTWXTWX 1 root root Ii 
2005-12-11 05:42 cdrom -» media/ 
cdrom 


TTwXTWXTWX 1 root root 2 
2905-12-11 05:44 initrd.img -- 
boot/initrd.img-2.6.8-2-386 


TEwXTWXTWX 1 root root 24 
2005-12-11 95:44 vmlinuz -» 
boot/vml1inuz-2.6.8-2-386 


Dari contoh keluaran perintah tersebut 
di komputer penulis, bisa kita lihat bahwa 
terdapat tiga symlink (ditandai dengan war- 
na biru secara default), yaitu: 
@ cdrom -»2 media/cdrom 
@ initrd.img -» boot/initrd.img-2.6.8-2-386 
@ vmlinuz -» boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 


Karena hanya merujuk, maka ukurannya 
pun kecil. Hanya beberapa byte sampai pu- 
luhan byte saja. 

Di Linux, symlink merupakan salah 
satu dari tujuh tipe file yang dikenal. Per- 
hatikanlah keluaran dari perintah Is -al se- 
belumnya: 

Irwxrwxrwx 1 root root 24 
2005-12-11 05:44 vmiinuz -2 
boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 


www.infolinux.web.id 


Pada kolom pertama, kita bisa lihat bah- 
wa karakter pertama dari kolom tersebut, 
yang digunakan untuk menuliskan simbol 
tipe file, kita akan menemukan karakter 1 
untuk setiap symlink. 

Sementara, hak akses—sembilan karakter 
sisanya pada kolom pertama tersebut—pada 
sebuah symlink akan mengacu kepada hak 
akses file yang ditunjuk. Dengan demikian, 
bukan berarti bahwa symlink /vmlinuz pada 
contoh dapat ditulisi oleh siapa saja. Apa- 
pun operasi yang dilakukan pada sebuah 
symlink, maka kita akan melakukan operasi 
pada file yang ditunjuk. 

Apabila suatu symlink mengacu kepada 
file yang tidak ada lagi, misal ketika file yang 
ditunjuk telah dihapus, maka kita akan 
menyebut symlink tersebut sebagai broken 
symlink atau broken link saja. Program Is 
akan menandai broken link dengan nama file 
diwarnai dengan merah. Berbeda dengan 
symlink yang tidak broken, yang ditandai 
dengan warna biru. 

Apa sebenarnya kegunaan symlink? Beri- 
kut ini adalah contohnya: 

@ Membuat shortcut ke file yang tersimpan 
di dalam tree yang dalam. Tujuannya 
agar mudah diakses atau mudah untuk 
dibuka oleh user. 

@ Membuat shortcut ke file yang tersim- 
pan di path yang tidak standar/tidak 
dalam path. Misal, binary-binary ap- 
likasi disimpan di /usr/lib/xxx/bin. Agar 
bisa diakses tanpa mengubah path, maka 
dibuatlah symlink dari semua file di /usr/ 
lib/xxx/bin ke /usr/bin/. 

@ Untuk membuat penamaan suatu file 
lebih pendek, atau untuk membuat na- 
ma general. Ini sangat umum ditemukan 


INFOLINUX 02/2006 53 


Link 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


di pustaka sistem. Lihatlah contoh seba- 
gian isi /lib berikut: 
$ 1s -al /lib/libcx 


Irwxrwxrwx 1 root root 
13 2095-12-11 95:43 /lib/ 
Wib cssolok AN be 2320 


-TW-F--Fr-- 1 root root 
18288 2005-92-05 17:23 /1ib/ 
libctutils.so.0.9.0 


Kalau kita perhatikan contoh tersebut, 
/lib/libc.so.6 sebenarnya mengacu ke / 
lib/libc-2.3.2.s0. Umumnya, orang akan 
mencari libc.so.6 dan bukannya libc- 
2.3.2.s0. Dan, walaupun libc yang digu- 
nakan sudah bukan libc-2.3.2 (misalnya 
lebih tinggi), yang digunakan sebagai 
libc tetaplah libc.so.6. 

@ Digunakan sebagai binary alternative 
pada sistem yang mendukung sistem 
binary alternatif (misalnya Debian). Di 
Debian, terdapat alternatif dengan nama 
editor, dimana executablenya disimpan 
di /usr/bin/editor. Debian menyimpan 
informasi untuk /usr/bin/editor, yang 
bisa saja me-link ke vim, ed ataupun 
yang lain. Pada sistem konvensional 
pun, yang katakanlah tidak mengenal 
konsep alternatif, umumnya sistem me- 
nyediakan /bin/sh yang me-link ke /bin/ 
bash misalnya. 

@ Digunakan oleh multi-call binary seperti 
busybox. Busybox adalah sebuah binary 
yang didalamnya telah tersimpan multi- 
fungsi. Salah satu cara untuk memanggil 
fungsi busybox adalah dengan mem- 
buat symlink dengan nama fungsi yang 
diinginkan ke binary busybox. Begitu 
symlink dipanggil, maka busybox akan 
dijalankan sesuai nama symlink-nya. 


Pembuatan symlink 

Untuk membuat symlink, gunakanlah pe- 
rintah In dengan parameter -s. Contoh 
berikut ini ingin membuat symlink dari 
/bin/bash ke direktori aktif dengan nama 
yang sama: 

$ In -s /bin/bash 


$ 1s -al bash 


Irwxrwxrwx 1 nop nop 9 2005-12- 
29 18:39 bash -» /bin/bash 


54 INFOLINUX 02/2006 


Sementara, apabila nama lain diingin- 
kan, perhatikanlah contoh berikut: 
$ In -s /bin/bash bash2 
$ 1s -al bash2 
Irwxrwxrwx 1 nop nop 9 2005-12- 
29 18:31 bash2 -» /bin/bash 


Kesalahan akan terjadi apabila file telah 
tersedia: 
$ In -s /bin/bash bash2 
Jas “Tong” File Srises 


Pengguna dapat memaksa agar pembuat- 
an symlink dilakukan secara paksa walau- 
pun sudah terdapat file dengan nama yang 
sama, dengan memberikan opsi -f. Sebagai 
contoh: 

$ In -sf /bin/bash bash3 

$ 1s -al bash3 

Irwxrwxrwx 1 nop nop 9 2005-12- 
20 18:33 bash3 -2 /bin/bash 


Kapankah menggunakan symlink? Jawa- 
bannya adalah setiap saat Anda membu- 
tuhkan fungsionalitas seperti pada contoh 
kegunaan symlink yang telah dibahas sebe- 
lumnya. Atau, umumnya, kapan saja Anda 
membutuhkan fungsionalitas link/shortcut. 


Memeriksa broken link 

Di dalam sistem, seharusnya tidak boleh ter- 
dapat banyak broken link. Ada baiknya, kita 
memeriksa apakah ada broken link di sistem 
secara berkala. Sebagai catatan, InfoLINUX 
pernah membahas tentang shell script untuk 
mencari broken link. Di “Tutorial” ini, kita 
akan membahas secara sederhana cara un- 
tuk mendeteksi broken link. 

Pada prinsipnya, kita akan memanfaat- 
kan program find dan file untuk mem- 
bantu kita. Program find akan mendaftar 
semua file symlink, dan program file akan 
memeriksa apakah ada symlink yang bro- 
ken. Setelah itu, hasilnya kita simpan dalam 
sebuah file. 

Berikut ini adalah output dari program 
file apabila memeriksa link yang bekerja: 

$ file bash 
bash: symbolic link to “/bin/ 
bash? 


dan, berikut ini adalah output program file 


untuk link yang broken: 
$ file bash2 


www.infolinux.web.id 


bash2: broken symbolic link to 
“/bin/bash2” 


Untuk meminta find untuk mencari file 
symlink saja, berikan argumen -type lseperti 
contoh berikut (untuk cara penggunaan 
find, jalankanlah perintah man 1 find): 

$ find -type 1 
./bash 
./bash2 
./bash3 
./bash4 


Berikut ini adalah gabungan dari find 
dan file: 
$ find -type 1 | xargs file 
./bash: symbolic link to “/bin/ 
bash? 
./bash2: broken symbolic link to 
“/bin/bash2? 
./bash3: broken symbolic link to 
“/bin/bash3? 
./bash4: broken symbolic link to 
“/bin/bash4? 


Dengan menggunakan grep untuk me- 
nyaring, kita akan mendapatkan daftar sym- 
link yang broken (dan dapat kita simpan ke 
file laporan dengan redireksi standard out- 
put ke file tertentu): 

$ find -type 1 | xargs file | 
grep -i “broken symbolic link” 
./bash2: broken symbolic link to 
“/bin/bash2? 

./bash3: broken symbolic link to 
“/bin/bash3? 

./bash4: broken symbolic link to 
“/bin/bash4? 


Hard link 

Berbeda dengan halnya symlink, kehadiran 
hardlink tidak dapat dideteksi secara lang- 
sung pada filesistem. Hal ini disebabkan 
karena hardlink bukanlah file spesial dan 
tidak ada notasi khusus pada program Is 
ataupun file manager umumnya. 

Hard link, berbeda dengan halnya sym- 
link, bukanlah dua file yang berbeda, dima- 
na file yang satu mengacu kepada file lain- 
nya. Hard link, di lain sisi, merupakan file 
yang sama, namun dengan nama file yang 
berbeda. Semacam nama lain pada suatu 
file. Dengan demikian, di filesistem, sesung- 
guhnya hanya ada satu file. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Ketika Is dikenakan pada suatu hardlink, 
ukuran file akan ditampilkan apa adanya. 
Apabila ada 10 hardlink pada file, maka uku- 
ran yang terpakai pada harddisk sesungguh- 
nya hanya satu kali, dan bukan 10 kalinya. 

Bagaimana kita bisa mendeteksi hardlink? 
Salah satu cara yang bisa digunakan adalah 
dengan memeriksa inode numbernya. Se- 
sungguhnya, karena merupakan file yang 
sama (hanya dengan nama berbeda), maka 
inodenya haruslah sama. Berikut ini adalah 
contohnya: 

$ Is -ali bash /bin/bash 

169 -rwxr-xr-x 2 root root 
625228 2004-12-19 23:53 bash 
169 -rwxr-xr-x 2 root root 
625228 2004-12-19 23:53 /bin/ 
bash 

Opsi -i pada Is dapat digunakan untuk 
menampilkan inode. Pada hard link bash di 
direktori aktif ke /bin/bash, bisa kita lihat, 
inode (kolom paling kiri) kedua file tersebut 
adalah sama. 

Apabila pada symlink file yang dituju di- 


hapus, maka symlink yang dibuat sebelum- 
nya akan menjadi broken link. Tentu tidak 
demikian halnya dengan hard link. Apabila 
file yang “dituju dihapus, maka sesungguh- 
nya filenya masih tetap ada karena file de- 
ngan nama lain” masih ada. Tidak ada istilah 
broken hard link, yang ada hanyalah broken 
link, yang mengacu kepada broken symlink. 

Dengan demikian, kalau kita membu- 
tuhkan fungsionalitas link, janganlah mem- 
pergunakan hard link karena susah untuk 
dilacak. 

Lantas, kapankah hard link digunakan? 
Yang paling terasa adalah ketika mengem- 
bangkan sistem dengan jumlah inode yang 
sangat terbatas, seperti pada sistem embedd- 
ed ataupun distribusi super mini. 

Dalam banyak kasus embedded, busybox 
dipergunakan dengan sangat intensif. Apa- 
bila kita membuat symlink ke binary busy- 
box (salah satu cara menggunakan busy- 
box), kita akan membuang cadangan inode 
yang tersedia. Dengan menggunakan hard 
link, tidak ada inode yang terbuang. 


Link 


Memeriksa jumlah hard link menggunakan 
Python 

Bagi Anda yang senang mengembangkan 
aplikasi dengan Python, Anda bisa meme- 
riksa jumlah hard link sebuah file dengan 
cara seperti berikut ini: 

P$ python 

Python 2.3.5 (#2, May 4 2005, 
98:51:39) 

Kece dede ADEDTAM 1635305112) 
on linux2 

222 import os 

222 os.Istat( “a”) 

(33261, 46893L, 769L, 4, 1094, 
1999, 512121, 1135094549, 
1135094549, 1135094544) 


Perhatikanlah keluaran Istat() pada index 
ke 3 (dimulai dari 0) yang bernilai 4. Nilai 
4 tersebut menunjukkan jumlah hard link. 
Bacalah dokumentasi modul os untuk infor- 
masi lebih lanjut. Sampai di sini dulu pemba- 
hasan kita tentang link. Selamat mencoba! ta 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Professional 100Yo Linux Traiming & Solution 
Paket A-Z Linux 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 

- Web based, Internet Ready 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast 

- Scheduled SMS, Product Informations 
- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc 


SMS Server & Gateway 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
-Linux Security 


56 hours (14 day @ 4 hours) 
Only : Rp.4.850.000,- 


visit: www.eSMSis.com 


Linuxindo 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000.- 


MySMSPass 

Start Making Money from your Website! 

- SMS Autentication System for Web Content 

- Short Number by Telco Operators 

Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 


(021) 5362390 


www.Linuxindo.com 


Scalix 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Membangun E-mail Server 
dengan Scalix 


Membangun e-mail server di Linux tidak selalu susah dan rumit. Pe 
melahirkan beberapa e-mail server yang lengkap dan mudah diko 
Desknow yang dibahas pada edisi 12/2005 dan Scalix yang dibahas b 


-mail merupakan aplikasi yang paling 
Fa digunakan untuk aktivitas pe- 

kerjaan kita sehari-hari. Oleh karena 
itu, e-mail banyak diistilahkan sebagai killer 
application di antara aplikasi lainnya. Pada 
kesempatan ini, penulis akan 'memperke- 
nalkan cara membangun e-mail server dari 
sebuah produk proprietary yang ada di ling- 
kungan Linux, yakni dari Scalix. E-mail ser- 
ver ini mempunyai dua versi, Enterprise dan 
Community. Dan pada kesempatan ini kita 
akan membahas versi Community, karena 
ini merupakan free edition dari versi produk 
yang ada. Paket e-mail server ini bisa Anda 
dapatkan dari http://www.scalix.com. 

Sebenarnya di lingkungan Linux sudah 
banyak pilihan untuk membuat e-mail server 
versi GPL yang free seperti dengan Postfix, 
Omail, Sendmail, atau lainnya, tapi banyak 
para pemula belum paham bahwa Postfix, 
Omail, dan Sendmail bukan merupakan ap- 
likasi e-mail ALL in One, tapi hanya sebagai 
MTA/SMPP server. Untuk itu, kita perlu ap- 
likasi pendukung lainnya agar e-mail server 
kita dapat berfungsi maksimal. Sebagai con- 
tohnya kita perlu aplikasi untuk POP3 dan 
IMAP dengan CourierImap, CyrussIMAP, 
atau yang lain, serta juga aplikasi-aplikasi lain- 
nya, seperti untuk administrasi e-mail server 
kita. 

Agar e-mail server kita juga berfungsi 
lebih maksimal, salah satunya kita juga perlu 
menggabungkannya dengan aplikasi LDAP 
(OpenLDAP untuk versi free). Sepengeta- 
huan penulis, untuk menggabungkan de- 
ngan LDAP ini tidak mudah, jika kemam- 
puan kita terbatas. Kita harus mengerti ap- 
likasi LDAP itu sendiri, seperti skema-skema 
yang ada, dan lain-lain. Dan memang ba- 


56 INFOLINUX 02/2006 


nyak kelebihan jika e-mail server bisa kita 
gabungkan dengan LDAP server ini seperti 
direktori terpusat untuk database e-mail- 
e-mail, group-group e-mail, dan lain-lain. 
Bayangkan jika pada sebuah organisasi kar- 
yawannya berjumlah ratusan dan kita tidak 
mempunyai direktori address book terpusat 
untuk e-mail server kita, pasti akan merepot- 
kan kita seperti kita perlu untuk meng-input 
satu per satu address book yang ada. Belum 
lagi mereka yang ingin mengirim untuk 
grup departemen mereka masing-masing 
atau group lainnya. Atau jika ada karyawan 
baru/keluar, bagaimana untuk sinkronisasi 
address book yang ada. Dengan adanya di- 
rektori terpusat, masalah seperti itu bisa kita 
selesaikan. 

Lain halnya ketika kita membangun 
e-mail server yang memang berasal dari 
sebuah paket aplikasi terpadu, yang ke- 
banyakan memang dari produk propietary 
seperti Scalix CE ini, kita tidak perlu me- 
mikirkan aplikasi pendukung lainnya, seperti 
juga LDAP server. Scalix CE walaupun dari 
sebuah produk free propietary, pembuatnya 
tetap membolehkan email server ini untuk 
digunakan pada sebuah organisasi, dengan 
fitur-fitur yang ada, seperti share contact ter- 
pusat dan Interface webmail. Kita juga su- 
dah mendapatkan lisensi 5 call untuk enter- 
prise edition seperti akses group ware, public 
folder, kompatibilitas Microsoft Outook, dan 
unlimited akses email melalui scalix Web Ac- 
ces (sebuah akses webmail dengan interface 
menyerupai desktop e-mail client). 

Produk ini bisa anda jadikan referensi 
jika anda berniat migrasi dari e-mail server 
Anda untuk tujuan mengurangi lisensi ser- 
ver. Server e-mail ini dibuat dari arsitektur 


www.infolinux.web.id 


HP Open Mail dan sendmail, jadi stabilisasi 
dan lainya tidak perlu kita ragukan. 


Memulai instalasi 

Untuk instalasi ini penulis menggunakan 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4, karena 
aplikasi ini hanya mendukung versi enter- 
prise Linux seperti halnya dari kebanyakan 
produk-produk propietary lainnya. Kita juga 
bisa menginstal Scalix di CentOS, karena 
CentOS memang di buat dari source code 
RHEL, tapi ada file yang harus kita edit dan 
ini bisa kita sebut hanya akal-akalan saja. 
SCALIX juga mendukung versi Enterprise 
dari SuSE dan Fedora Core 4. Dukungan ter- 
hadap Fedora Core hanya evaluasi saja. 


Instalasi RedHat Enterprise Linux 

4/CentOS 

Install RHEL sepeti biasa yaitu via boot 

CDROM, selanjutnya ada pilihan untuk 

aktifkan SELinux --» pilih disable. 

Untuk pembuatan partisi, ikuti saja yang 
direkomendasikan oleh program installer 
Red Hat. Contoh susunan partisi sebagai 
berikut: 

@ Partisi root (/) sebesar kira-kira 6 GB. 

@ Partisi /boot sebesar 50 MB. 

@ Partisi SWAP pilih kira-kira dua kali atau 
lebih besar dari memory fisik (RAM) 
yang ada. 

@ Partisi terakhir /VAR, ini untuk kebutuh- 
an backup atau pemisahan partasi yang 
ada karena semua data konfigurasi Scalix 
ada di sini. Buat semua sisa ruang kapa- 
sitas harddisk (HDD) yang ada. 


Untuk pemilihan paket-paket yang diper- 
Tukan, ikuti saja sesuai yang direkomendasi- 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


kan juga, agar tidak meminta dependensi 
paket-paket yang ada. Berikut ini contoh 
daftar kelompok paket yang akan diinstal: 

@ X Window 

KDE atau Gnome, pilh salah satu saja 
Text Editor 

Graphical Internet 

Text base Internet 

Server Configuration Tools 

Web Server 

Network Server, select Detail pilih krb5- 
server 


Development Tools 
Legacy Software Development 
Administrator Tools 


System Tools 


Catatan: 

Untuk instalasi CentOS, edit file redhat-re- 
lease sebegai berikut, misalnya dengan edit- 
or teks vi. 

# vi /etc/redhat-release 


Ganti satu baris yang ada menjadi: 
“Red Hat Enterprise Linux AS 
release 4 (Nahant)” 


Jika file ini tidak diedit, Scalix tidak akan 
dapat diinstal pada CentOS. 


Persiapan instalasi Scalix CE 

Pastikan konfigurasi network Linux Anda 
sudah benar, antara lain dengan melihat isi 
file-file berikut ini: 
#/etc/sysconfig/network-script/ 

ifcfg-ethx 

#/etc/sysconfig/network 
#/etc/resolv.conf 

#/etc/hosts 


Instal Java J2SE SDK 

Download Javal.4.2 dari http://java.sun. 
com, lalu instalasi dengan langkah-langkah 
berikut ini: 

root# chmod tx j2sdk-1 4 2 99- 
1inux-i586-rpm.bin 

root# ./j2sdk-1 4 2 f9-linux- 
1586-rpm.bin 

root# rpm -ivh j2sdk-1 4 2 99- 
1inux-1i586.rpm 

root# which java 
/usr/java/j2sdk1.4.2 89/bin/java 
root# java -version 

java version “1.4.2 89” 


Java(TM) 2 Runtime Environment, 
Standard Edition 


Instalasi Scalix CE 
Sebelum memulai instalasi pastikan paket 
Scalix, ekstrak paket pada sebuah CD (de- 
ngan cara di-burn). Buka terminal console 
pada X Window, lalu masuk ke di rektori 
cdrom tempat menyimpan file Scalix-in- 
staller. 

# cd /mnt/cdrom 


Perintah untuk menjalankan program 
instalasi Scalix: 
./scalix-installer-community 


atau 
./scalix-installer-community -- 
warnonly 


untuk penggunaan memory di bawah 512 
MB. 


Proses instalasi SCALIX CE 

@ Proses instalasi akan mengecek network 
setup dan paket instalasi. Jika pada Java 
dan Tomcat ada tanda warning biarkan 
saja, sampai meminta instalasi tomcat 
(paket Jakarta-tomcat sudah ada pada 
paket Scalix). 

@ Instalasi akan meminta home directory 
Tomcat. Karena kita belum menginstall 


AA SCALIX Administration Console - Microsoft Internet Explorer 


Scalix 


tomcat, maka kita pilih untuk instal, 
dengan klik browse untuk mencari paket 
tomcat. Paket tomcat ada di paket scalix 
path /third party/jakarta-tomcatxxx. 

@ Proses selanjutnya menanyakan path 
Java dan Tomcat. Klik Next. 

@ Selanjutnya akan menanyakan konfgu- 
rasi mail server Anda. Isi sesuai mail- 
node, serta domain mail yang ingin Anda 
buat. Jika tidak mengerti juga proses ini, 
sebaiknya baca juga dokumentasi yang 
ada pada CD Scalix. 

@ Instalasi selesai. 


Sebenarnya proses instalasi belum selesai 
sampai di sini, karena konfigurasi belum 
lengkap/maksimal seperti untuk SSL-nya 
dan initscrip untuk Jakarta-tomcat, serta 
virtual memory untuk Java. 

Untuk testing hasil instalasi, masuk ke 
direktori tomcat. 

# cd /root/jakarta-tomcatxxx/bin 
# ./startup.sh 


Untuk testing tomcat, gunakan web 
browser untuk mengakses alamat berikut 
ini http://localhost:8080” atau “http:”//lo- 
calhost:8080/sac 


Konfigurasi lanjutan untuk instalasi Scalix 
Masuk kembali ke direktori tomcat, lalu 
jalankan shutdown.sh. 


HPIxI 


ESNSEI” ADMINISTRATION CONSOLE @emion94052) Be Nan 
Bis.» 0 B 
ts| Groups Semverinfo Settings Help Logout 

il £ 2 
Filter users by: 

BLU say sg syah rony 
Type: JAllusers x 2 

Name, — — Member of | Manager ot | Advanced 

Ga pamin vail FirstName: — yah Middle Initial: Last Name: (tony 

&aBisrul Hafi Display Name: |syah tony 


ahany Proklamanto 
Hery Guntoro 


an Daniel 


Contact Information 
Personal informaf 


Street: 


ion thatwill be published in the address book. 


IM Displayin address book. 


Work Phone: 


City: 


Home Phone: I 


State/Province: 
Zip/Postal Code: 


Mobile Phone: F 


Fax ————— — —— 


Country: Indonesia 


Email Addresses 


Ifthe user is a scalix mail user then these are all aliases for the users mailbox. 
Ifthe user is an external userthen only one external mail address should be provided. 


Ka | Pager: I 


Add Address 


“Peahtory 


"eJuahtony 


“@pecacompuelcom , 8x 


Create User5) | Delete Users) 


Konsole web untuk administrasi Scalix. 


www.infolinux.web.id 


Change Password 


INFOLINUX 02/2006 57 


Scalix 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


#cd /root/jakarta-tomcatxxx/bin 
#./shutdown.sh 


Generate SSL keystore 

Masuk ke direktori java, lalu jalankan perin- 
tah keytool sebagai berikut. 

#cd /usr/java/j2sdk1.4.2xx/bin” 
#./keytool -genkey -alias 
tomcat -keyalg RSA” 


Ikuti perintah yang ada, seperti pass- 
word, nama lengkap organisasi, dan lain- 
lain, kemudian masukkan juga password 
tomcat. Sebaiknya samakan saja password 
yang ada agar mudah diingat. 


Reconfigure SSL Jakarta-Tomcat 

Masuk ke direktori home tomcat (/root/ja- 
karta-tomcatxxx/conf), lalu edit file “server. 
xmb”. Ini untuk mengganti konfigurasi dari 
port 8080 menjadi SSL 8443, dengan mem- 
blok konfigurasi untuk port 8080 serta me- 
remove comment konfigurasi untuk SSL 
port 8443. Anda hanya perlu membuang/ 
menambah comment string ini «!-- , --5, 
serta menambahkan keystore dari password 
tomcat yang di-generate sebelumnya. 

Jika Anda kesulitan memahami hal ini, 
silakan membaca konfigurasi lengkapnya 
seperti penjelasan di bawah ini. Sebelum 
mengedit, sebaiknya back-up dulu file ser- 
ver.xm| agar aman. 


Disable port 8080 
s!-- Define a non-SSL Coyote 
HTTP/1.1 Connector on port 80989 
--25 
Sis 
SConnector port- “8989” 
maxThreads-”159” 
minSpareThreads-”25” 
maxSpareThreads-”75” 
enableLookups-”false” 
redirectPort-”8443” 
acceptCount-”190” 
debug-”09” 
connectionTimeout-” 28000” 
disableUploadTimeout-”true” 
1/2 


se 
Mengaktifkan port 8443 


c!-- Define a SSL Coyote 
HTTP/1.1 Connector on port 8443 


58 INFOLINUX 02/2006 


Af Login to Scalix Web Access - Microsoft Internet Explorer HaIx 
File Edit View Favortes Tools Help” | | 
tek Dr WB A| Aseaeh GiFavortes @reda HA Ge 

Adiress| hitpsifimailexample.comB4agIwebmal Pa Jlinke 2 


94052 


SCALIX 


Welcome to Scalix Web Access 


Please log in. 


semame 


BJ Done 


Login ke Webmail. 


--5 
SConnector port-”8443” 
maxThreads-”159” 
minSpareThreads-”25” 
maxSpareThreads-”75” 
enableLookups-”fa1se” 
disableUploadTimeout-”true” 
acceptCount-”199” debug-”9” 
scheme-”https” secure-”true” 
clientAuth-”fa1se” 
sslProtocol-”TLS” 
keystorePass-”123456” /- 


Catatan: 
Jangan lupa menambahkan keystorePass, 
dan masukkan sesuai password tomcat yang 
di-generate sebelumnya, misal password 
5123456. 


Konfigurasi init script untuk Jakarta-tomcat 
Sebenarnya pada paket Scalix sudah me- 
nyediakan semua script untuk penggunaan 
seperti rules untuk VirusScaner, script un- 
tuk maintenance, dan lain-lain, termasuk 
initscript tomcat, yaitu ada pada direktory 
admin resource kit. 

Untuk detail konfigurasi initscript tom- 
cat, lakukan langkah-langkah seperti beri- 
kut ini. 

@ Masuk ke direktori admin resource kit. 

# cd /media/cdrom/admin . 

resorure kit 


www.infolinux.web.id 


Or Biner 


@ Copy file tomcat ke file init.d. 
# cp tomcat /etc/rc.d/init. 
d/ 


@ Masuk ke direktory init.d. 
13 Co SEWA Ate YA 


@ Jalankan chkconfig. 
#chkconfig --add tomcat 
#chkconfig --level 345 
tomcat on 


@ Edit file tomcat. 
#vi /etc/rc.d/init.d/tomcat 


Pada baris “CATALINA HOME-/home/ 
jakarta-tomcat-xxxx”, ganti home menjadi 
root: CATALINA HOMFr/root/jakarta- 
tomcat-xxxx 
Ini sesuai home jakarta-tomcat. Sampai di 
sini seharusnnya langkah konfigurasi sudah 
selesai. 

@ Restart Tomcat 
# service tomcat restart 

Atau bisa juga langsung restart komputer 

server. 


E-mail server Anda sudah selesai dikon- 
figurasi dan bisa digunakan. Untuk mem- 
buka admin console-nya, misalnya untuk 
pembuatan user/group e-mail, dan tugas 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


lainnya, gunakan web browser untuk meng- 
akses alamat berikut ini https://mail.exam- 
Pple.com:8443/sac. 

Untuk mengakses webmail, akses alamat 
di https://mail.anda.com:8443/webmail. 

Secara default, Scalix sudah mengatur relay 
e-mail hanya untuk domain e-mail yang anda 
konfigurasi, serta sudah menggunakan auten- 
tifikasi SMTP. Anda dapat mengubah konfigu- 
rasi lainnya seperti untuk anti spam dan lain- 
lain sesuai kemauan dan kemampuan Anda. 


Konfigurasi e-mail client external 

Scalix sudah menyediakan default aplikasi 
client via web browser, SCALIX Web Ac- 
ces, dengan tampilan sama dengan ketika 
kita menggunakan aplikasi e-mail client versi 
desktop. Jika server Anda memiliki spesifikasi 
yang minimum, baik jumlah memory mau- 
pun tipe processor yang Anda gunakan, lebih 
nyaman jika Anda tetap menggunakan email 
client Externel seperti Thunderbird, Mozilla 
Mail, dan lain-lain. Anda dapat menjadikan 
SCALIX Web Acces hanya sebagai pilihan al- 
ternatif user ketika mereka ingin membaca/ 
mengirim e-mail secara instan. 


Konfigurasi LDAP pada Thunderbird 

Buka e-mail client Thunderbird. Konfigurasi 

email user sesuai alamat masing-masing, dan 

pilih sesuai yang diinginkan apakah meng- 

gunakan IMAP atau POP3. Rekomendasi 

kami, sebaiknya menggunakan IMAP saja, 

tapi tetap user melakukan copy ke local in- 

box mereka. Ini dimaksudkan agar kita tetap 

punya back-up e-mail, yaitu ada e-mail ter- 

simpan pada server dan pada local inbox me- 

reka. Pilihannya ada di Tools/Account Setting, 

pilih Offline & diskspace (make the Messages in 

my inbox available when I am working offline. 
Kemudian untuk konfigurasi LDAP 

server untuk keperluan autoCompletion: 

@ Pilih ToolslAccount Setting, kemudian 

Composition & Addresing. 

Pilih use a different LDAP Server. 

Pilih edit Directories. 

Klik ADD. 

Pada name ketikkan nama apa saja un- 

tuk LDAP Anda. 

@ Pada hostname ketikkan alamat/ip add- 
ress e-mail Anda. 

@ Untuk port LDAP biarkan defalult 389 

@ Kemudian kembali ke toolsOption pilih 
Composition. 


@ Pada pilihan Address AutoCompletion 
pilih atau centang hanya ke directory 
Server dan arahkan ke LDAP yang anda 
setting sebelumnya. 


Ini semua untuk keperluan AutoCom- 
pletion, yaitu ketika user ingin mengirim 
mail ke user atau group yang sudah dibuat 
pada mail server Anda. User akan lang- 
sung menemukan tanpa mencari pada add- 
ress book local-nya. Atau istilah teknisnya 
adalah share Contact terpusat yang ada pada 
direktori mail server anda. 

Ini semua untuk keperluan AutoCom- 
pletion, yaitu ketika user ingin mengirim 
mail ke user atau group yang sudah dibuat 
pada mail server anda. User akan langsung 
menemukan tanpa mencari pada address 
book local-nya. Atau istilah teknisnya adalah 
share Contact terpusat yang ada pada direk- 
tori mail server Anda. 


Antivirus, SPAM, dan Maintenance 
E-mail Server Scalix 

Paket Scalix sudah menyediakan script- 
script bantuan untuk konfigurasi antivirus, 
maintenance e-mail, dan lain-lain, pada pa- 
ket download yang ada. Untuk maintenance 
lebih lanjut, Anda dapat menggunakan tools 
open source, yakni NAGIOS, SYSMON, dan 
lain-lain. 


“3 Scalix Web Access (syah rony) - Microsoft Internet Explorer 


Scalix 


Pada kesempatan ini, saya hanya menjelas- 
kan antivirus saja, sebagai bagian penting dari 
e-mail server. Untuk monitoring serta main- 
tenance, Anda dapat membaca dokumentasi 
yang ada. 


Konfigurasi virus Scanning dan antivirus 

Kita dapat memilih antivirus yang sesuai ke- 
inginan kita, dan tentu yang sudah support 
untuk Linux serta command line. Misal- 
nya, anti virus versi free ClamAV, atau versi 
komersil seperti Mc Affee, Trend Micro, 
dan lain-lain. 

Penulis tidak membahas proses instalasi 
ClamAV. Jika belum pernah menginstall 
serta mengonfigurasi ClamAV, Anda dapat 
mencari tutorial di Internet atau langsung 
mengunjungi situs ClamAV. 

Ketika e-mail masuk, virus protection akan 
mengecek pesan dan attachment yang ada. 
Scalix dapat melakukan hampir sama dengan 
virus scanning dengan bantuan script yang 
ada serta Anti virus. Scalix sudah menyediakan 
paket rulemap. Anda dapat mengonfigurasi 
dengan mengedit file omscan.map melalui wi- 
zard yang ada pada direktori /opt/scalix/ema- 
ples/general dan menyalinnya ke dalam di- 
rektori /var/opt/scalix/rules. Anda juga harus 
mengonfigurasi file omscan.cfg di direktori 
Nar/opt/scalix/sys/. Selamat mencoba! 
Syahrony (rony@bercacakra.com) 


File Edit View Message Tools Help 
a or $$ . xs Uu 


GetMail New Reply RepiyAll Fomard Delete Print Address Book 
Folders X1 BNIIIAN Ito Subject 
& Inbox Pd BisrulHafi Maintenance Rutin 
& Outbox 
| thonats si 
(3 sent Items 
B Deleted Items 
(GI Calendar 
(59 Contacts 
P2: Public Folders 
Bg sent 
ES Trash 


From: syah rony To: Bisrul Hafi «Sisruh@bercacomputel.com2. 
Subject: Maintenance Rutin: 


Upcoming Appointments X 


HAstar||| aa da || @oontoscal Web Acces..i| @J Administrator (fAiscatix Web Access (ay. 


Tampilan Webmail seperti mail client biasa. 


www.infolinux.web.id 


Display subjects containing dear 


Modified & Size 
Fri, 10/21/2005 2:12PM 1KB 


TeLIAh 


INFOLINUX 02/2006 59 


Autopackage 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Autopackage, Multidistro 


Binary Packaging Framework , 
untuk Linux System — “ - 


Andai saja menginstalasi software di Linux semudah menginstalasi 2omust di 


yang hanya perlu double click and next, tentu pengguna Linux akan semakin banyak jum- 
lahnya. Mungkin beberapa tahun ke depan instalasi software di Linux sudah semakin mu- 
dah, karena sekarang sudah terdapat metode Autopackage untuk kemudahan instalasi 


software di Linux. 


roblem yang paling sering dihadapi 
P oleh para pengguna Linux, terutama 

untuk para newbie adalah saat meng- 
instalasikan tambahan paket software di 
Linux. Apalagi jika paket software yang akan 
diinstal memerlukan banyak paket soft- 
ware lain yang harus lebih dulu diinstal. Di- 
tambah lagi, fasilitas untuk mempermudah 
installasi yang ada di Linux seperti, urpmi, 
yum, Kpackage, apt-get, masih dirasakan 
cukup sulit oleh sebagian pengguna Linux 
yang masih awam. 

Berangkat dari persoalan tersebut, be- 
berapa programer open source berpikir keras 
bagaimana caranya menciptakan suatu stan- 
dar paket instalasi yang mudah digunakan, 
dapat digunakan di distro manapun, mudah 
di- maintenance, dan sebagainya. Dan setelah 
beberapa lama, terciptalah suatu cara instal- 
lasi paket software diLinux yang bernama 
Autopackage. Dengan menggunakan Auto- 
package, diharapkan nantinya tidak ada lagi 
kesulitan instalasi software karena problem 
dependencies, sulit di-maintenance (jika 
menggunakan paket tarball), konflik dengan 
software lainnya, dan sebagainya. Dengan 
menginstalasikan software yang menggu- 
nakan format Autopackage, diharapkan user 
biasa pun dapat dengan mudah melakukan 
instalasi software dengan hanya melakukan 
double click dan next, layaknya instalasi 
software di Windows. 

Autopackage sendiri sebenarnya adalah 


60  INFOLINUX 02/2006 


framework yang dibuat untuk para deve- 
loper yang mempermudah mereka mem- 
buat installer untuk software mereka. Auto- 
package menyediakan API yang berhubu- 
ngan dengan framework, seperti installing 
menu entries, copy file, uninstall software, 
dan comment feedback ke user ketika selesai 
menginstall. 

Sebuah paket software yang menggu- 
nakan Autopackage secara umum meru- 
pakan sebuah self extracting shell script 
dengan ekstension .package. Paket software 
jenis ini kali pertama akan mengecek apa- 
kah Autopackage sudah terinstal di sistem 
Anda atau belum. Jika belum, maka proses 
secara otomatis akan men-download-nya, 
menginstalnya, dan meneruskan proses 
yang berhubungan dengan instalasi paket 
software tersebut. 

Dalam artikel kali ini, penulis akan 
menjelaskan sekilas mengenai fitur Auto- 
package, cara menggunakan Autopackage, 
dan isu-isu mengenai Autopackage. 


Fitur 

Sebagai sebuah framework packaging soft- 

ware yang baru, ada beberapa fitur yang 

dimiliki Autopackage. Beberapa fiturnya, 
antara lain: 

@ Sistem paket file yang dihasilkan oleh 
Autopackage, bersifat netral atau tidak 
memihak pada distro manapun. Hal ini 
menunjukkan baik Anda menjalankan 


www.infolinux.web.id 


sebuah paket .rpm, .deb, maupun Slack- 
ware based, sebuah software yang meng- 
gunakan format Autopackage, dapat 
terinstalasi dengan baik tanpa menim- 
bulkan kecemasan. 

@ Autopackage memiliki kemampuan un- 
tuk menginstallasikan program dengan 
menggunakan tools berbasis graphical. 
Tool atau aplikasi ini ada yang dibuat 
menggunakan front-end Ot maupun 
menggunakan GTK. Dengan meng- 
gunakan tools ini, urusan Add/Remove 
Software menjadi pekerjaan yang mudah 
untuk dilakukan. 

@ Dan beberapa yang lainnya. 


Instalasi Autopackage 
Untuk menginstalasikan Autopackage sa- 
ngat mudah. Anda cukup men-download 
sebuah paket yang sudah mempunyai for- 
mat Autopackage, dan ketika Anda meng- 
instalnya, Autopackage secara otomatis 
akan ikut terinstal, jika Anda belum meng- 
instalnya. Untuk lebih jelasnya, ikuti saja 
langkah-langkah di bawah ini: 

1. Untuk menginstalasikan Autopackage, 
Anda harus terkoneksi ke Internet ter- 
lebih dahulu untuk men-download pa- 
ket yang dibutuhkan. 

2. Masuklah ke situs http://autopackage.org/ 
downloads. html, dan download Ot Front- 
End untuk Autopackages. Saat penulis 
men-dowload file Ot FrontEnd dari url 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


- File Browser: autopackage 


Elle Edit View Go Bookmarks Help 


?, (panic ember PANRB ozon wc voter| 


" ( mopackage-at-1.0.1.x86.package Proper 6 8 @| $$ - 


File owner: bupriyanto 


Tee Y File group: (supriyanto/g) 2 Aa 
"8 — A 
Owner: MBead Murite Mexecute hackage- 
: 8 & & Itarbz2 — gt-10.1x86pa 
d Group: Mpead (Iwrite JExecute ckage 
. Others: Mpead Iwite JExecute Aj (ea 


Oset group ID -kage 
Bsticky 


b 
p 

b 

di 

p 4 Special flags: (Set userID 0.1.1. 
p 

p 

p 

2 Text view: -muxr-r- 


Number view: 744 


bw»! Last changed: Tue 27 Dec 2005 03:12:43 PMWIT 
(@cose) 


b gedata 


autopackage- autopackageta firefox-15x86. gaim-1.5.0.x66. 
: 


0 751 0. (Viewas icon 8) 


package package 


Autopackage 


NG) Manage 3rd party software 


Select the application you want to uninstall and click "Remove". 


Manage 3rd party software AS 


- Autopackage Software Installer (GTK4) 


Size: 559.67 K 
stalled: 48 days ago 
$ Autopackage Software Installer (Ot) Inst a, Hai 1 
& Gaim Internet Messenger 
CA The GIMP 


Ih) NvVU 


@ You must have the root password to uninstall this package. 


(Cautopackage-gt-1.0.1x85-packager selected (135.5 KB) 


Gbr 1. Berikan privileges execute sebelum dapat menginstallasi format Autopackage 


tersebut, nama filenya adalah autopack- 
age-gt-1.0.1.x86.package. 

Letakkan saja file autopackage-gt- 
1.0.1.x86.package hasil download terse- 
but, ke home direktori Anda. 

3. Setelah file autopackage-gt-1.0.1.x86. 
package sudah terdownload di sistem 
Anda, masuk ke file manager Nautillus 
atau kongueror, lalu berikan permission 
execute untuk user, agar dapat men- 
jalankan file tersebut (lihat Gambar 1). 

4. Klik ganda file autopackage-gt-1.0.1.x86. 
package, yang telah diubah permission- 
nya oleh Anda. 

5. Jika Anda ingin melakukannya dari 
command line, Anda tinggal mengubah 
mode permission file autopackage terse- 
but menjadi 764, lalu jalankan langsung 
file tersebut. 

6. Setelah itu akan tampil layar graphical 

untuk memulai tahapan instalasi. 
Saat ditanyakan password untuk meng- 
installasikan software tersebut, isikan 
dengan password root Anda, kemudian 
lanjutkan saja sesuai dengan langkah- 
langkah yang diberikan sampai pa- 
ket tersebut terinstalasi dengan baik di 
sistem Anda. 


Secara garis besarnya, langkah-langkah 
yang dapat Anda lakukan untuk meng- 
installasikan software yang menggunakan 
format Autopackage adalah sebagai beri- 
kut: 

1. Download & save 

Download package yang ingin Anda in- 

stal dan simpan ke komputer Anda. 


2. Open properties dialog 
Buka File Browser Anda (Firefox mau- 
pun Kongueror), lalu pindah ke folder di 
mana Anda menaruh package software 
tersebut. Klik kanan pada package terse- 
but, kemudian pilih Properties. 

3. Enable permission 
Setelah tampil layar permission, pin- 
dah ke tab Permission, check execute 
checkbox. Jika terdapat lebih dari satu 
pilihan exec, pilih saja execute check- 
box untuk owner. Setelah itu Open 
atau klik gandapackage tersebut untuk 
menginstalnya. 

4. Uninstall previous dan Open. 
Jika package software yang ingin Anda 
install telah terinstalasi, remove terlebih 
dahulu, kemudian open file package 
tersebut untuk menginstal ulang kem- 
bali. 


Beberapa aplikasi dalam format 
Autopackage 

Dari situs http://www.autopackage.org, pe- 
nulis melihat beberapa aplikasi yang sudah 
tersedia dalam format Autopackage. Bebe- 
rapa di antaranya adalah: 

Inkscape-0.4.2 

Gimp-2.2.6 

Gaim-1.5.0 

AbiWord-2.4.1 

Firefox-1.5 

netPanzer-0.8 

KXDocker-0.33 

Ot Frontend-1.0.1 

PureAdmin-0.2.2 

LaTeX2RTF-1.9.16 


www.infolinux.web.id 


Gbr 2. Gunakan Autopackage-Manager untuk menguninstall aplikasi Autopackage yang Sudah terinstall 


libgnomesu-0.9.7 

GRF Tool-1.2 

Lilypond-2.6.4 
Supertux-0.1.2 

GNOME PPX-0.6.1 

kf Jabber Messenger-0.5.4 
NVU HTML Editor-1.0.0 

dan beberapa aplikasi lainnya. 


Dari penjelasan singkat mengenai Au- 
topackage ini, dapat kita lihat jika saja 
aplikasi ini terus berkembang dan terus 
menerus diperbaiki kelemahannya, maka 
segala masalah umum yang berkenaan 
dengan problem sulitnya instalasi software 
bagi pemula di Linux akan dapat teratasi 
dengan baik. Meski format ini sangat ba- 
gus, masih terdapat sangat banyak bugs 
pada aplikasi ini. Sebagai contoh, dari be- 
berapa aplikasi berformat .package yang 
penulis coba instal, hanya beberapa paket 
saja yang berhasil terinstalasi dengan baik, 
seperti GIMP, GAIM, NVU, dan beberapa 
lainnya. Beberapa banyak yang tidak ber- 
hasil terinstalasi dengan baik. Selain itu, 
saat mencoba meng-uninstall aplikasi au- 
topackage yang telah terinstal di sistem, 
terkadang memerlukan beberapa kali per- 
cobaan untuk menguninstal, agar dapat 
meremovenya dari sistem. 

Tapi terlepas dari semua masalah terse- 
but, Autopackage telah membuktikan, ka- 
lau installasi software di lingkungan Linux 
pun sudah dapat dilakukan semudah insta- 
lasi software di Windows. Selamat mencoba 
instalasi dari Autopackage. ta 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2006 61 


@EMU 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Emulasi Komputer dengan 


MU 


Ada banyak kasus di mana kita membutuhkan sistem operasi lain (atau bahkan kompu- 


ter lain) ketika kita menggunakan Linux. Bagi yang hanya memiliki 


atu komputer, maka 


penggunaan emulator komputer adalah salah satu solusi yang cukup bisa diandalkan. 


agi pengguna yang baru berkenalan, 
Pase sendiri merupakan prog- 

ram yang dapat mengemulasikan 
hardware-hardware yang membentuk se- 
buah komputer secara keseluruhan. Emula- 
tor mengemulasikan CPU sendiri, memory 
sendiri, harddisk sendiri, kartu VGA sendiri, 
dan lain sebagainya. Ketika emulasi komputer 
dilakukan, kita bagaikan memiliki komputer 
yang sedang berjalan di dalam komputer. 
Apabila sistem menjalankan tiga emulator, 
maka kita akan memiliki tiga komputer yang 
sedang berjalan di dalam komputer. Apabila 
emulator mampu mengemulasikan jaringan, 
maka kita bisa membangun jaringan yang 
terdiri dari tiga komputer tersebut, ditambah 
dengan komputer yang menjalankan emula- 
tor-emulator tersebut. Akan sangat berguna 
bagi pengguna komputer yang hanya memi- 
liki satu komputer namun ingin mempelajari 
jaringan, misalnya. 

Di dunia ini, kita mengenal begitu banyak 
emulator. Beberapa di antaranya juga telah 
dibahas di majalah InfoLINUX. Namun, kare- 
na tugas emulator sangatlah berat, maka jarang 
sekali ada emulator yang benar-benar dapat 
digunakan di segala kondisi. Kita memang 
mengenal emulator populer yang cukup bisa 
diandalkan, seperti halnya vmware. Vmware 
merupakan emulator multiplatform yang juga 
dapat mengemulasikan banyak komputer. Na- 
mun, vmware sendiri sangatlah mahal. Bukan 
solusi yang selalu paling tepat. 

Di dunia open source sendiri, kita me- 
ngenal emulator komputer bochs, plex86 
dan masih banyak lagi. Untuk beberapa ka- 
sus, bochs sangatlah bagus. Namun, tidak 
salah kalau kita mencoba berbagai emulator 
lain yang tersedia. Terutama apabila emu- 
lasi komputer menjadi bidang yang menarik 
bagi Anda. 

Salah satu emulator lain yang akan kita 
bahas pada artikel kali ini adalah OEMU. 


62 INFOLINUX 02/2006 


Menurut dokumentasinya, GEMU meru- 

pakan emulator processor yang cepat, yang 

memanfaatkan dynamic translation untuk 
menunjang kecepatan emulasi. 

OEMU sendiri dapat berjalan pada dua 
modus emulasi: 

@ Emulasi komputer secara keseluruhan 
seperti yang telah dibahas pada awal tu- 
lisan. Sangat berguna apabila Anda mem- 
butuhkan lebih dari satu komputer. 

@ Emulasi yang berjalan secara user mode. 
Secara sederhana, apabila GEMU di- 
jalankan pada modus ini, maka sebagai 
contoh, OEMU dapat digunakan untuk 
menjalankan aplikasi yang dikompi- 
lasi untuk CPU lain. Bagi developer yang 
bekerja untuk membangun aplikasi de- 
ngan cross-compiling, maka gemu juga 
dapat digunakan. GEMU juga dapat di- 
gunakan untuk menjalankan wine. 


Modus emulasi yang akan kita bahas 
dalam artikel kali ini adalah modus emu- 
lasi komputer secara keseluruhan. Dengan 
demikian, pada akhirnya, kita akan men- 
jalankan komputer di dalam komputer. 


Instalasi OEMU 

OEMU bisa didapatkan dari website-nya di 
http://fabrice.bellard.free.fr/gemu/. Saat tu- 
lisan ini dibuat, gemu telah mencapai versi 
terbaru 0.7.2. Di website tersebut, kita bisa 
mendapatkan source code-nya ataupun bi- 
nary yang telah dikompilasi dan telah siap 
digunakan. Anda juga bisa selalu mencari ke 
CDROM/DVDROM distro Anda. Beberapa 
distro general telah memaketkan OEMU 
(instalasi akan jauh lebih mudah). 

Bagi Anda yang ingin men-download 
source code dan ingin melakukan kompi- 
lasi sendiri, maka paling tidak, Anda harus 
memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

@ Versi GCC yang Anda gunakan. Saat ini, 


www.infolinux.web.id 


€ 
sudah-banyak distr 
GCC 4-x. Sayangnya, G .x ma- 
sih belum didukung-oleh GEMU. Kita 
harus mempergunakan GCC-3.x untuk 


ang memaketkan 


Pa 


mengompilasi OEMU. 

@ Anda akan membutuhkan SDL, aalib, 
esound dan alsa. Pada distribusi Anda, 
paket-paket tersebut mungkin dapat 
ditemukan dengan nama SDL-devel, aa- 
lib-devel, esound-devel dan alsa-devel. 


Bagi Anda yang ingin men-download bi- 
nary dari website gemu, perhatikanlah hal- 
hal berikut ini: 

@ Anda akan membutuhkan pustaka- 
pustaka seperti SDL, aalib, alsa, esound, 
dan pustaka-pustaka lain. Umumnya, 
apabila Anda menginstal cukup lengkap 
distribusi Anda, maka pustaka-pustaka 
tersebut telah tersedia. 

@ Secara default, binary gemu yang dipa- 
ketkan dalam arsip .tar.gz akan diekstrak 
ke tree /usr/local. Anda bisa saja meng- 
ekstrak ke tempat berbeda, namun cara 
menjalankan gemu akan sedikit berbeda 
(akan dibahas kemudian). 

@ Tidak semua distro bisa memperguna- 
kan binary yang telah disiapkan. Anda 
bisa melakukan kompilasi sendiri atau- 
pun mencari paket untuk distro Anda. 


Untuk melakukan kompilasi gemu dari 
source, lakukanlah langkah-langkah berikut 
ini: 

@ Ekstraklah arsip source code dan masuk- 
lah ke direktori hasil ekstraksi. 
@ Berikan perintah berikut ini untuk kon- 
figurasi: 
$ ./configure 


@ Berikan perintah berikut ini untuk kom- 
pilasi: 
$ make 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


@ Jadilah root, dan berikanlah perintah 
berikut ini untuk instalasi: 
# make install 


Sebagai catatan: 

@ Anda bisa mengubah direktori default 
untuk instalasi dengan memberikan opsi 
—prefix—/dir/lain ketika memberikan 
perintah configure. 

@ Opsi --static juga bisa digunakan untuk 
melakukan kompilasi secara statis. 

@ Seperti yang telah disebutkan, versi GCC 
dan utiliti lain yang memegang peranan 
dalam kompilasi juga perlu diperhatikan. 
Pada tabel 1, bisa dilihat gcc, binutils dan 
glibc yang diketahui dapat digunakan 
untuk kompilasi GEMU. 


Setelah OEMU terinstall, maka kita siap 
melanjutkan ke pembahasan berikutnya. 


Hardware yang diemulasikan 

Seperti yang telah dikatakan, tugas emulator 

sangatlah berat. Emulator paling tidak harus 

menghadapi dua tantangan besar berikut: 

@ Emulasi hardware komputer. Artinya, 
secara virtual, emulator harus memiliki 
(mengenal) hardware-hardware yang 
membangun sebuah komputer. 


Tabel 1. 
GCC Binutils Glibc 
Versi 3.2.2 Versi 2.13.90.0.18 Versi 2.3.2 
Versi 3.2 Versi 2.13.2 Versi 2.1.3 
Tabel 2. 
Komponen Hardware — Tipe 
Core 1440FX host PCI bridge 
and PIIX3 PCI to ISA 
bridge 
VGA e Cirrus CLGD 5446 PCI 
VGA card 
@ Dummy VGA dengan 
ekstensi VESA dari 
Bochs 
Mouse PS/2 standar 
Keyboard PS/2 standar 
PCI IDE » Dua buah 
# Dukungan untuk hard 
disk dan cdrom 
Floppy disk Standar PC 
Network Adappter PCI NE 2000 
Serial port Standar PC 
Sound card Soundblaster 16 
BIOS BIOS dari Bochs 


@ Emulasi software komputer. Artinya, 
emulator harus mampu mengemulasi- 
kan sistem operasi di hardware yang di- 
miliki. 


Dari sisi emulasi hardware, umum- 
nya, untuk suatu arsitektur, emulator akan 
mengemulasikan jenis hardware tertentu 
dan kemudian mengoptimalkan dukungan- 
nya. Adalah sangat susah bagi sebuah emu- 
lator untuk mengemulasikan berbagai jenis 
hardware. 

Dalam mengemulasikan komputer de- 
ngan arsitektur x86, gemu mengemulasikan 
hardware-hardware yang dapat dilihat pada 
tabel 2. 

Dengan mengetahui hardware apa saja 
yang diemulasikan, kita bisa mempersiap- 
kan driver untuk sistem operasi seperti hal- 
nya Windows 95/98. Sistem operasi Linux 
umumnya dapat mengenali hardware yang 
diemulasikan dengan baik. 

Sebagai tambahan, gemu sebenarnya ju- 
ga dapat digunakan untuk mengemulasikan 
arsitektur komputer yang lain seperti hal- 
nya PowerPC, Sparc (32 dan 64), dan lain 
sebagainya. Beberapa emulasi masih dalam 
tahap yang belum bisa digunakan untuk 
lingkungan produktif. 

Tipe hardware yang diemulasikan, kalau 
kita amati, merupakan hardware-hardware 
yang relatif lama. Hal ini umum ditemukan 
pada hampir semua emulator komputer. 
Umumnya, fokus emulator adalah meng- 
emulasikan sistem sebaik mungkin agar 
dapat bekerja dengan baik. Belum sampai 
pada tahap emulasi hardware-hardware ter- 
baru yang supercanggih. 


Sistem operasi yang didukung 

Seperti dibahas sebelumnya, tantangan selain 
emulasi hardware komputer adalah emulasi 
software komputer, yang berarti bagaimana 
emulator dapat menjalankan suatu sistem 
operasi sebaik-baiknya pada hardware yang 
diemulasikan. Hal ini tidaklah mudah di- 
lakukan karena setiap sistem operasi memi- 
liki cara yang berbeda ketika bekerja. 

Pada tabel 3, bisa kita lihat sistem operasi 
apa saja yang dapat diinstal di komputer 
yang diemulasikan oleh OEMU. 

Perlakuan berbeda perlu diberikan un- 
tuk mengatasi masalah disk full pada saat 
instalasi (akan dibahas kemudian). 


www.infolinux.web.id 


OEMU 


Tabel 3. 
Sistem operasi — Versi gemu Catatan 
FreeDOS 055 Bermasalah pada saat 
install 

Linux Fedora Core 1 0.5.5 

Linux Fedora Core 2 0.6.0 

Linux Knoppix 05 

Linux Mandrake 9.1 0.5.5 

Linux Mandrake 9.2 0.6.0 

Linux Mandrake 10 0.6.0 

Linux Redhat 9 0.5.5 

Linux Redhat 055 

Enterprise 2.1 (01 

Linux Debian 3.0 

Minix 2.0.4 05:19 

MS DOS 6.22 01519 

NetBSD 1.6.2 0.6.0 

ANX Floppy 055 

ReactOS (015:5 

Solaris 9 x86 0.6.0 

Solaris 10 x86 0.6.0 

Windows 3.11 055 

Windows 95 (01515 

Windows 98SE 0.6.0 

Windows ME 0.5.5 

Windows 2000 055 Perlakuan berbeda 


perlu diberikan untuk 
mengatasi masalah 
disk full pada saat 
instalasi (akan dibahas 
kemudian) 


Untuk ukuran suatu emulator free, sistem 
operasi yang didukung cukuplah banyak. 
Daftar yang dimasukkan ke tabel 3 tersebut 
merupakan daftar sistem operasi yang berja- 
lan cukup mulus. Masih banyak sistem ope- 
rasi lain yang dapat dijalankan (namun me- 
merlukan langkah-langkah atau perhatian 
khusus) yang tidak dimasukkan ke dalam 
tulisan ini untuk menghemat halaman. 


Menjalankan OEMU 

Untuk menjalankan GEMU, ada beberapa 

hal berikut ini yang harus diperhatikan: 

@ Bagi Anda yang men-download gemu 
binary dari website-nya, cara yang paling 
mudah adalah mengekstrak sesuai sa- 
rannya, yaitu ke /usr/local. Seperti telah 
disebutkan sebelumnya, apabila Anda 
mengekstrak ke lokasi yang berbeda 
(misal di home directory), maka ada pa- 
rameter tambahan yang perlu diberikan 
(akan dibahas setelah ini). 


INFOLINUX 02/2006 63 


O@EMU 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


@ Bagi Anda yang melakukan kompilasi 
dari source code, pastikan make install 
telah dilakukan tanpa ada pesan kesa- 
lahan. 

@ Secara default, OEMU akan mengemu- 
lasikan komputer dengan jumlah RAM 
adalah 128 MB. Apabila nilai default ini 
kita turuti, maka kita perlu mengaloka- 
sikan shared memory yang cukup besar 
untuk menampung RAM yang diemu- 
lasikan. OEMU mempergunakan /dev/ 
shm untuk kebutuhan tersebut. Dalam 
beberapa kondisi, /dev/shm mungkin 
tidak di-mount dengan ukuran yang 
mencukupi. Oleh karena itu, mount 
ulanglah /dev/shm dengan ukuran yang 
telah disesuaikan. Sebagai root, berikan- 
lah perintah berikut ini: 

# umount /dev/shm 
# mount -t tmpfs -o size-144m 
none /dev/shm 


Setelah /dev/shm di-mount dengan uku- 
ran yang mencukupi, maka kita siap untuk 
menjalankan gemu. Berikanlah perintah 
berikut ini: 

$ gemu 


OEMU merupakan aplikasi yang berja- 
lan pada command line interface. Apabila 
dijalankan tanpa parameter, maka OEMU 
akan menampilkan sejumlah opsi dan pa- 
rameter yang dapat digunakan. 

Berikut ini adalah beberapa opsi yang 
paling sering digunakan: 

@ -fda atau -fdb. Opsi ini digunakan untuk 
memberitahu OEMU untuk menggu- 
nakan file tertentu sebagai image disket 
pertama/kedua. Opsi ini akan membu- 
tuhkan satu parameter, yaitu nama file 
image floppy. 

@ -hda, -hdb, -hdc atau -hdd. Opsi ini di- 
gunakan untuk memberitahu OEMU 
untuk menggunakan file tertentu sebagai 
image harddisk pertama, kedua, ketiga 
atau keempat. Opsi ini membutuhkan 
satu parameter, yaitu nama file image 
harddisk. 

@ -cdrom. Opsi ini digunakan untuk mem- 
beritahu gemu untuk menggunakan file 
tertentu sebagai image cdrom. Opsi ini 
membutuhkan satu parameter yaitu na- 
ma file image cdrom. 

@ -boot. Opsi ini digunakan untuk menga- 


64 INFOLINUX 02/2006 


tur boot device. Opsi ini menerima pa- 

rameter berupa: 

8 a: yang akan menyebabkan booting 
dilakukan dari floppy. 

» c: yang akan menyebabkan booting 
dilakukan dari harddisk. 

» d: yang akan menyebabkan booting 
dilakukan dari cdrom. 


@ -m. Opsi ini digunakan untuk mengatur 
jumlah RAM yang dipasang ke komputer 
yang diemulasikan. Opsi ini menerima 
satu parameter berupa jumlah RAM 
dalam satuan MB. 

@ -enable-audio. Opsi ini digunakan untuk 
mengaktifkan dukungan audio. 

@ -localtime. Opsi ini digunakan untuk 
meminta OEMU untuk mengatur waktu 
yang diemulasikan ke waktu lokal. Zona 
Waktu default yang digunakan adalah 
UTC. 

@ -full-screen. Opsi ini digunakan untuk 
menjalankan OEMU dalam modus full 
screen. 

@ -L. Opsi ini digunakan untuk mem- 
beritahu OEMU agar mencari BIOS dan 
VGA BIOS ke direktori tertentu. Opsi ini 
membutuhkan satu parameter berupa 
direktori yang mengandung BIOS dan 
VGA bios. Secara default, apabila in- 
stalasi dilakukan dari binary yang telah 
disediakan, maka lokasi BIOS dan VGA 
BIOS akan disimpan di /usr/local/share/ 
gemu. Dengan demikian, bagi Anda yang 
menginstal ke direktori yang berbeda, se- 
lalu jalankan GEMU dengan tambahan 
opsi -L ini. 


Menggunakan image yang tersedia 
Sebuah emulator paling tidak membutuh- 
kan media yang akan digunakan untuk 
menyimpan sistem operasi. Media tersebut 
umumnya adalah harddisk, namun bisa 
berupa floppy disk dan cdrom. 

Saat ini, kita belum memiliki satu pun 
image harddisk, cdrom, dan floppy. Oleh 
karena itu, kita akan menjalankan terlebih 
dahulu OEMU dengan memanfaatkan be- 
berapa image harddisk yang telah tersedia 
dan bisa di-download di website-nya. 


Linux-test 


Image yang akan kita gunakan pertama- 
tama adalah image linux-test. Image ini 


www.infolinux.web.id 


berisikan sistem Linux yang telah terinstal 
dan bisa dicoba dengan mudah. Berikut ini 
langkah-langkah untuk mencoba: 
@ Download-lah arsip linux-test-xxx.tar.gz. 
@ Ekstraklah arsip linux-test-xxx.tar.gz. 
@ Masuklah ke direktori linux-test hasil 
ekstraksi. 
@ Jalankan perintah berikut ini (sesuaikan 
dengan path di sistem Anda): 
$ gemu -hda linux.img 


Ketika perintah tersebut dijalankan, 
sebuah dialog baru akan ditampilkan. Di 
dalam dialog tersebut, simulasi sebuah 
komputer yang sedang booting akan di- 
tampilkan. Beberapa saat kemudian, kita 
bisa melihat sistem operasi Linux dijalan- 
kan. Setelah booting Linux selesai, kita 
akan berhadapan dengan sebuah prompt, 
dimana kita bisa bekerja dengan sistem 
Linux tersebut. 


FreeDOS 

Image kedua yang akan kita coba kali ini 

adalah image freedos yang telah tersedia di 

website OEMU. Sesuai namanya, kali ini 

kita akan menjalankan komputer yang telah 
terinstall dengan sistem operasi FreeDOS. 

Berikut ini langkah-langkah untuk men- 

coba: 

@ Download-lah arsip freedos.img.bz2. 

@ Ekstraklah arsip freedos.img.bz2 meng- 
gunakan program bunzip2. Setelah diek- 
strak, kita akan mendapatkan satu file 
image dengan nama freedos.img. Image 
ini adalah image harddisk yang di dalam- 
nya telah terinstal freeDOS. 

@ Jalankan OEMU dengan perintah beri- 
kutini (sesuaikan dengan path di sistem 
Anda): 

$ gemu -hda freedos.img 


Setelah dijalankan, sebuah window yang 
menyimulasikan sebuah komputer yang 
terinstall DOS akan ditampilkan. Setelah 
proses booting selesai, kita akan segera 
menjumpai prompt C:. FreeDOS selanjut- 
nya siap digunakan. 


NetBSD 

Image ketiga yang akan kita coba adalah 
image harddisk yang telah terinstal NetBSD. 
NetBSD merupakan salah satu sistem UNIX 
dari keluarga BSD yang sangat populer. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


D | aemu 
Welcome to DISKOTIX 


Start Menu 


Text Editor (Wordstar s 
Spreadsheet 

Calculator 

CPU Information 

Tetris Game 

Snake Game 

Gomoku Game 

About Diskotix 


DO | gemu 


O@EMU 


Welcome to Debian GNU/Linux 2.21 


his is the Debian Rescue disk. Keep it once you have installed your system, 
hs you can boot from it to repair the system on your hard disk if that ever 


becomes necessary (press « 


n most systems, you can go ahead and press « 


» for details). 


» to begin installation. 


ou will probably want to try doing that before you try anything else. If 


you run into trouble or if you already have guestions, press « 


uick installation help. 


» for 


ARNING: You should completely back up all of your hard disks before 
proceeding. The installation procedure can completely and 


erase them! If you haven't made backups yet, remove the rescue disk 


from the drive and press « 


your old system. 


» or « » to get back to 


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent 
ermitted by applicable law. For copyright information, press « ». 


his disk uses Linux 2.2.19 
(from kernel-image-2.2.19 2.2.19-4potato.2) 


Emulasi Diskotix. 


Berikut ini adalah langkah-langkah untuk 

mencoba: 

@ Downloadlah arsip small.ffs.bz2 

@ Ekstraklah arsip small.ffs.bz2 tersebut 
dengan program bunzip2. Setelah di- 
ekstrak (menjadi small.ffs), jangan kaget 
apabila file arsip yang semua berukuran 4 
MB-an berkembang menjadi 64 MB-an. 

@ Jalankan OEMU dengan perintah beri- 
kutini (sesuaikan dengan path di sistem 
Anda): 
$ gemu -hda small.ffs 


Setelah dijalankan, sebuah window yang 
menyimulasikan sebuah komputer yang 
telah terinstall NetBSD akan ditampilkan. 
Setelah proses booting selesai, kita akan di- 
minta untuk memasukkan nama shell yang 
akan digunakan. Cukup tekan tombol EN- 
TER untuk menggunakan /bin/sh. Setelah 
itu, shell akan dijalankan dan kita pun siap 
bekerja dengan NetBSD. 


Diskotix 
Diskotix merupakan distribusi linux mini 
yang muat dalam satu disket. Diskotix 
datang bersama program-program berikut 
ini: Text Editor e3 dengan mode wordstar, 
Spreadsheet SC, Program kalkulator, Game 
tetris, Game Snake, Game Gomoku, Shell 
Ash, Busybox, Fdisk dan utiliti mkdosfs, dan 
lain-lain 

Diskotix dapat dianggap sebagai sistem 
Linux yang mirip dengan sistem MS DOS 
satu disket yang telah diinstal WordStar, 
Lotus 123 dan beberapa game. 

Image disket untuk Diskotix bisa di- 
download di http://www.noprianto.com/dis- 
kotix.php. 


Press (F1) for help, or « 


Memulai instalasi Debian. 


Berikut ini adalah langkah-langkah un- 
tuk mencoba diskotix: 

@ Download-lah diskotix.img dari website- 
nya. 

@ Berikan perintah berikut ini untuk men- 
jalankan gemu (sesuaikan dengan path 
di sistem Anda): 

$ gemu -fda diskotix.img 


Karena Diskotix merupakan distro satu 
disket dan didistribusikan berupa image 
disket, maka opsi yang akan kita gunakan 
adalah -fda. Setelah perintah GEMU terse- 
but dijalankan, maka sebuah window yang 
menyimulasikan proses booting komputer 
akan ditampilkan. Tunggulah beberapa saat 
dan menu start Diskotix kemudian akan di- 
tampilkan. 


Pengaturan boot device 

Secara default, OEMU akan melakukan 
booting dari harddisk. Bagi kita yang kebe- 
tulan sedang mencoba beberapa image 
(misal dengan image floppy, harddisk dan 
cdrom disebutkan), maka image harddisklah 
yang akan digunakan untuk booting. 

Kondisi ini tentu tidak selalu diinginkan. 
Ada kalanya, kita ingin melakukan booting 
dari floppy ataupun cdrom. 

Untuk itu, kita bisa meminta kepada 
gemu untuk melakukan booting dari device 
lain secara eksplisit dengan memberikan 
opsi -boot seperti yang telah dijelaskan se- 
belumnya. 

Sebagai contoh, masih menggunakan 
image-image yang dicontohkan sebelumnya, 
ketika kita memberikan perintah berikut ini: 

gemu -fda diskotix.img -hda 
linux.img 


www.infolinux.web.id 


» to boot. 


Maka, secara default, image harddisk 
linux.img lah yang akan di-boot. Untuk 
mengubah agar image diskotix.img yang 
digunakan untuk boot, tambahkan opsi 
-boot a sehingga perintah selengkapnya 
menjadi: 
gemu -fda diskotix.img -hda 
linux.img -boot a 


Mengatur jumlah RAM 

Bagi Anda yang sedang melakukan peng- 
ujian sistem atau sekadar ingin mengubah 
jumlah RAM yang akan dialokasikan untuk 
komputer yang diemulasikan, maka opsi -m 
bisa digunakan untuk keperluan tersebut. 
Opsi ini membutuhkan sebuah parameter 
berupa ukuran RAM dalam satuan MB. 

Sebagai tambahan, terutama ketika Anda 
hanya memiliki RAM yang terbatas, simula- 
si beberapa komputer sekaligus akan sangat 
banyak memakan resource sistem. 

Untuk mengatur jumlah RAM, pastikan 
/dev/shm di-mount dengan ukuran sesuai 
yang diperlukan. Contoh untuk melakukan 
mount ulang /dev/shm dapat dibaca pada 
bagian menjalankan OEMU (di bagian se- 
belumnya). 

Apabila 
sistem dengan alokasi RAM masing-masing 
adalah 196 MB dan 100 MB, idealnya, tentu 
Anda perlu melakukan mount /dev/shm 


Anda menyimulasikan dua 


dengan ukuran yang mampu menampung 
296 MB. Namun, hal tersebut sebenarnya ti- 
dak selalu diperlukan. Anda bisa saja hanya 
melakukan mount /dev/shm sebesar 256 
MB. Hanya, apabila sistem Anda mencu- 
kupi (RAM besar, SWAP besar), usahakan 
untuk selalu melakukan mount /dev/shm 
dengan ukuran ideal. 


INFOLINUX 02/2006 65 


O@EMU 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Berikut ini adalah contoh penggunaan 
opsi -m di mana /dev/shm di-mount de- 
ngan ukuran yang terlalu kecil: 
$ gemu -hda small.ffs -m 512 
You do not have enough space in 

“/dev/shm? for the 512 MB of 
OEMU virtual RAM. 

To have more space available 
provided you have enough RAM and 
swap, do as root: 

umount /dev/shm 

mount -t tmpfs -o size-528m none 
/dev/shm 


Membuat disk image sendiri 

Kita telah mencoba berbagai disk image yang 
telah tersedia. Sekarang, kita akan membuat 
disk image sendiri, agar kita bisa melakukan 
instalasi sistem operasi sendiri. 

Untuk membuat disk image sendiri, kita 
dapat mempergunakan program gemu-img 
yang datang bersama paket GEMU. Prog- 
ram gemu-img merupakan program yang 
berjalan pada interface command line dan 
dapat dijalankan sebagai berikut: 

$ gemu-img 


Program gemu-img setidaknya membu- 
tuhkan dua paramater: 
@ Nama file image. 
@ Ukuran file image. 


Berikut ini adalah contoh pembuatan 
disk image menggunakan program gemu- 
img: 
$ ./gemu-img create hdl.img 150M 
Formating “hdl.img”, fmt-raw, 
size-153609 kB 


Untuk membuktikan bahwa hdl.img 
telah dibuat, kita akan melihat isi direktori 
tempat menyimpan hd1.img tersebut: 

$ 1s -alh hdl.img 
-TW-r--r-- 1 nop users 159M 
2095-11-17 16:29 hdl.img 


File hdl.img yang kita buat merupakan 
file image dalam format raw. Pada kenyataan- 
nya, kita mengenal beberapa tipe image yang 
dikenal oleh gemu seperti: vvfat, vpc, bochs, 
dmg, cloop, vmdk, gcow, cow, danraw. 

Setelah disk image selesai dibuat, maka 
kita pun siap untuk melanjutkan ke pemba- 
hasan berikutnya. 


66 INFOLINUX 02/2006 


Instalasi Debian 2.2 17 

Kita telah memiliki disk image berukuran 
150 MB dengan nama hdl.img. Dengan 
adanya disk image tersebut, kita telah siap 
untuk melakukan instalasi sistem operasi 
karena kita telah memiliki harddisk sendiri. 
Sistem operasi contoh yang akan kita instal 
adalah Debian 2.2 17. 

Instalasi akan dilakukan dari CDROM. 
Distro Debian 2.2 yang akan kita gunakan 
datang bersama 3 CDROM. Di sistem penu- 
lis, CDROM-CDROM tersebut telah penu- 
lis buat imagenya sehingga tidak ada keping 
CDROM secara fisik yang digunakan. Nama 
file-file image CDROM adalah binary-i386- 
Liso, binary-i386-2.iso dan binary-i386- 
3.iso. Masing-masing untuk CD pertama, 
CD kedua, dan CDketiga. 

Dalam contoh instalasi kali ini, kita akan 
menggunakan binary-i386-1.iso sebagai 
image CDROM, hdl.img sebagai image 
harddisk dan boot device yang digunakan 
adalah cdrom (d). Berikan perintah berikut 
ini untuk memulai instalasi: 

$ gemu -hda hdl.img -cdrom 
binary-i386-1.iso -boot d 


Steelah perintah tersebut diberikan, 
emulasi komputer pun dimulai. Kita dapat 
melakukan instalasi sistem operasi seperti 
biasa. 

Apabila selama instalasi sistem membe- 
ritahu bahwa partisi harddisk bermasalah, 
abaikan saja pesan kesalahan tersebut. Hal 
ini wajar karena harddisk baru saja kita 
buat. Gunakan fasilitas pengaturan partisi 
yang disediakan untuk membuat partisi 
sendiri. 

Dalam melakukan instalasi sistem opera- 
si yang besar, ada kalanya sistem akan men- 
jadi tidak responsif. Beberapa tip berikut ini 
mungkin bisa digunakan agar penggunaan 
gemu tidak terlalu membebani sistem: 

@ Gunakan swap. Dalam penggunaan emu- 
lator, swap sangatlah membantu. 

@ Matikan semua aplikasi besar. Selain 
mengurangi proses, ini juga dapat di- 
lakukan sebagai langkah antisipasi kalau- 
kalau emulator membuat sistem crash. 

@ Gunakan jumlah memory virtual untuk 
emulator yang masuk akal. Aturlah agar 
total memori untuk semua emulator 
yang berjalan adalah maksimal (!) sete- 
ngah jumlah memory sistem Anda. 


www.infolinux.web.id 


@ Usahakan agar dalam satu saat, hanya 
ada satu emulator yang intensif meng- 
akses harddisk sistem. 

@ Aktifkan DMA pada harddisk Anda. Hal 
ini seharusnya telah dilakukan secara 
otomatis oleh distro Anda. 


Oemu Accelerator Module 

Sampai di sini, kita masih menggunakan 
gemu tanpa memanfaatkan gemu accelera- 
tor module. Penggunaan Gemu Accelerator 
Module akan meningkatkan kecepatan pa- 
da saat emulasi PC di lakukan di dalam PC. 
Dengan demikian, OEMU dapat meminta 
processor di host untuk menjalankan lang- 
sung aplikasi yang diinginkan. Metode ker- 
ja demikian akan membuat aplikasi dapat 
dijalankan dengan sangat cepat (hampir 
seperti aslinya). Oemu Accelerator Module 
akan sangat berguna pada lingkugan kerja 
produktif. 

Sebagai perbandingan, OEMU yang 
digunakan untuk mengemulasi tanpa 
bantuan gemu accelerator module akan 
berjalan pada rasio 5 sampai 10 kali lebih 
lambat. Sementara, apabila gemu accelera- 
tor module digunakan, perlambatan akan 
berada pada rasio satu sampai dua kali. 
Luar biasa, bukan? 

OEMU sendiri dapat di-download di 
website OEMU. Namun, satu catatan, 
gemu accelerator module merupakan ap- 
likasi yang closed source, walaupun tetap 
bisa digunakan tanpa harus membayar bi- 
aya lisensi. 

Setelah di-download, gemu accelerator 
module yang didistribusikan dalam arsip 
.tar.gz, kita perlu melakukan ekstraksi ter- 
lebih dahulu. Di Linux, gemu accelerator 
module sendiri merupakan modul kernel. 
Oleh karena itu, kita perlu melakukan kom- 
pilasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan 
kompilasi pada kernel 2.6, pastikan Anda 
telah memiliki: 

@ Source code kernel telah dikonfigurasi. 
@ Compiler GCC dan segala yang dibutuh- 
kan untuk proses kompilasi. 


Kompilasi OEMU accelerator module 
Setelah itu, berikanlah perintah berikut ini 
untuk melakukan kompilasi gemu accelera- 
tor module (modul kernel OEMU): 

$ make -C /usr/src/linux 

M—-'pwd” modules 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Installing Drivers from 


Zinstmnt/dists/potato/main/disks-i386/current/drivers.tgz. 


Proses instalasi Debian. 


Instalasi GEMU accelerator module 

Setelah kompilasi sukses dilakukan, jalan- 
kanlah script install.sh sebagai root untuk 
melakukan instalasi modul kernel kgemu. 
ko ke lokasi yang tepat, sekaligus membuat 
device /dev/kgemu. 

# ./install.sh 


Eksekusi modul kernel 

Setelah gemu accelerator module (kgemu. 
ko) terinstal, maka kita perlu mengeksekusi 
modul kernel kgemu.ko tersebut agar gemu 
accelerator module dapat digunakan. Beri- 
kanlah perintah berikut ini sebagai root: 

# modprobe kgemu 


Setelah modul kernel kgemu.ko sukses 
dieksekusi, maka gemu pun dapat dijalan- 
kan dengan fasilitas gemu accelerator mod- 
ule telah diaktifkan. Anda tidak akan lagi 
melihat pesan kesalahan berikut ini setiap 
kali menjalankan OEMU: 

Could not open “/dev/kgemu? 
- 0EMU acceleration layer not 
activated 


Anda bisa membandingkan sendiri apa- 
kah penggunaan gemu accelerator module 
dapat meningkatkan kecepatan emulasi. 


Oemu monitor 
Oemu merupakan aplikasi yang sangat leng- 
kap dan menarik. Selain datang dengan ac- 
celator module, gemu juga datang dengan 
gemu monitor. Yang satu ini sudah satu 
paket dengan gemu dan merupakan free 
software. 

Gemu monitor akan sangat berguna apa- 
bila kita ingin memberikan perintah yang 


System Clock set. Local time: 


O@EMU 


Thu Nov 1? 10:25:31 JAUT 2005 


leaning: /tmp /var/lock /varsrun. 


Initializing random number generator... 
Recovering nvi editor sessions... 


INIT: Entering runlevel: 2 


done. 
done. 


Starting system log daemon: syslogd klogd. 
Starting internet superserver: inetd. 

Starting deferred execution scheduler: atd, 
Starting periodic command scheduler: cron. 


Debian GNU/-Linux 2.2 debian tty1 


ebian login: root 
Password : 

ast login: Thu Nov 1? 10:23:30 2005 on ttyi 

inux debian 2.2.19 #1 Sat Jun 9 13:04:06 EST 2001 i686 unknown 


ost of the programs included with the Debian GNU/Linux system are 
reely redistributable: the exact distribution terms for each program 
are described in the individual files in /usr/doc/x/copyright 


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent 


ermitted by applicable law. 


ebian:# 


Gemu menjalankan Debian 2.2. 


kompleks kepada gemu. Sebagai contoh: 

@ Kita ingin mengganti CDROM. Ini san- 
gatlah umum dilakukan. 

Mem-freeze virtual machine. 
Menginspeksi status virtual machine. 
Mengcapture layar (dalam format PPM). 


dan lain sebagainya. 


Sebagai contoh, jalankanlah emulasi 
salah satu image yang telah dibahas ataupun 
harddisk image yang telah Anda install de- 
ngan sistem operasi tertentu. Penulis akan 
mempergunakan debian 2.2 yang diinstal 
sebelumnya sebagai contoh. 

Pada saat sistem operasi yang diemula- 
sikan selesai boot, aktifkanlah gemu moni- 
tor dengan menekan kombinasi tombol 
CTRL-ALT-2. Sebuah prompt gemu akan 
ditampilkan untuk Anda. Untuk kembali ke 
layar emulasi, tekanlah kombinasi tombol 
CTRL-ALT-1. 

Sebagai contoh, kita akan memberikan 
beberapa perintah berikut: 

@ Untuk mengirimkan penekanan tombol 
kepada gemu. Berikanlah perintah send- 
key seperti contoh berikut: 

(gemu) sendkey ctri-a1lt-f3 


Perintah tersebut akan berfungsi seperti 
halnya ketika kita menekan kombinasi 
tombol CTRL-ALT-F3. Pindahlah kem- 
bali ke layar emulator dengan menekan 
CTRL-ALT-1. Anda akan melihat bahwa 
kita sudah berpindah ke tty3 (berkat 
pemberikan perintah sendkey pada ge- 
mu monitor). 

@ Untuk mengcapture layar. Berikan pe- 
rintah screendump seperti contoh beri- 
kut ini: 


www.infolinux.web.id 


(gemu) screendump /tmp/NOP/ 
gemu.ppm 


Lokasi penyimpanan gambar hasil cap- 
ture adalah di host (sistem yang men- 
jalankan emulator), bukan di sistem ope- 
rasi yang diemulasikan (guest). 
@ Untuk mereset sistem. Berikan perintah 
system reset seperti contoh berikut: 
(gemu) system reset 


Pemberian perintah ini bisa disamakan 
dengan penekanan tombol Reset pada 
komputer ketika sedang berjalan. 


Di luar contoh-contoh yang kita bahas, 
kita selalu bisa memberikan perintah help 
di prompt gemu monitor untuk melihat pe- 
rintah-perintah yang tersedia. 


Masalah disk full pada Windows 
2000 

Sebelum kita menutup pembahasan tentang 
gemu, kita akan membahas tentang perma- 
salahan instalasi Windows 2000 yang ber- 
hubungan dengan problem “disk fulP. Para 
developer menyatakan bahwa kesalahan 
tersebut disebabkan karena bug pada install- 
er Windows 2000. 

Untuk mengatasi masalah ini, berikanlah 
opsi -win2k-hack pada saat menjalankan 
gemu untuk menginstall Windows 2000. 
Setelah instalasi dilakukan, opsi tersebut 
tidak perlu diberikan lagi pada saat men- 
jalankan gemu (karena akan memperlam- 
bat transfer data IDE). 

Sampai di sini dulu pembahasan kita 
tentang OEMU. Selamat mencoba! ta) 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2006 67 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Berkenalan dengan 
Bbjek OTable Milik Ot 


Bagian 1 dari 2 artikel 


Sebagai sebuah framework pemrograman, kemampuan Ot sudah tidak perlu diragukan 
lagi. Kita bisa lihat bagaimana Ot digunakan di berbagai aplikasi besar seperti KDE, Opera 
dan Skype. Kelengkapan widget-nya pun luar biasa. Dan, di “Tutorial” kali ini, kita akan 
membahas beberapa contoh dasar penggunaan Otable, sebuah objek table yang sangat 
berguna ketika kita bekerja dengan data. Bisa kita lihat betapa menyenangkan bekerja 


dengan OTable. 


i “Tutorial” ini, kita akan mem- 
D fokuskan diri pada objek OTable 

saja. Namun, pertama-tama, se- 
bagai pengantar, kita akan melihat bagaima- 
na melakukan kompilasi dengan pustaka 
Ot. Tutorial ini mengasumsikan kita telah 
mengetahui sintaks-sintaks dasar bahasa 
C--, termasuk konsep OOP secara men- 
dasar. Pengetahuan akan Ot tidak diperlu- 
kan. Penjelasan akan dibahas setelah source 
code. 

Tutorial ini dibangun pada sistem SUSE 
9.3, GCC 3.3.5 dan Ot 3.3.4, namun seha- 
rusnya dapat digunakan pada sistem-sistem 
lainnya. Untuk dapat bekerja dengan baik, 
siapkanlah editor source code yang baik. 
Penulis menggunakan Vim untuk pengedit- 
an source code. Walaupun Ot memiliki Ot 
designer (untuk mendesain user interface 
dengan mudah dan cepat), kita tidak akan 
mempergunakannya dalam kesempatan 
kali ini. Untuk mendapatkan dokumen- 
tasi Ot, installah juga paket dokumentasi 
Ot dan tool Ot Assistant (documentation 
tool). 

Berikut ini adalah paket-paket yang 
berhubungan dengan Ot yang terinstal di 
sistem penulis dan diperlukan dalam tuto- 
rial kali ini: 

$ rpm -ga I grep -i “gt 
gt3-3.3.4-11 
gt3-deve1-3.3.4-11 
gt3-devel-too1ls-3.3.4-11 


68 INFOLINUX 02/2006 


gt3-extensions-3.3.4-11 
gt3-deve1-doc-3.3.4-11 


Sebagai catatan, di dalam tutorial kita 
kali ini, sekali lagi, fokus adalah hanya pa- 
da objek OTable. Hal ini berarti, kita hanya 
akan menampilkan widget OTable tung- 
gal dalam aplikasi kita. Tidak ada widget 
lain selain OTable yang akan ditampilkan 
dalam window utama aplikasi. Ini juga 
berarti, tidak ada sistem layout yang akan 
dibahas. 

Apabila semua kebutuhan telah terinstal, 
kita siap untuk melanjutkan ke pembahasan 
pertama, yaitu cara kompilasi menggunakan 
pustaka Ot. 


Kompilasi program Ot 

Ada empat langkah untuk menghasilkan 
program Ot. Untuk langkah pertama, kita 
perlu mengetikkan source code aplikasi. 
Sebagai saran, sebaiknya, buatlah direk- 
tori tersendiri untuk setiap aplikasi. Seba- 
gai contoh, kita akan membuat aplikasi 
dengan nama 1. Maka, kita akan mem- 
buat direktori 1, masuk ke dalamnya, dan 
mengetikkan source code yang disimpan 
sebagai 1.cpp. Berikut ini adalah isi source 
codenya: 

#include Xgapplication.h» 
#include xgpushbutton.h» 


int maintint argc, charx xargv) 


www.infolinux.web.id 


0Application applargc, argv): 


0PushButton btn1( “Hello 
World”, 0): 


app.setMainWidget(&btn1): 
btn1.show( ): 
return app.exec(): 


, 


Penjelasan kode: 

@ setiap aplikasi Ot harus menggunakan 
header gapplication.h. Dalam setiap ap- 
likasi Ot, harus ada satu objek OAppli- 
cation. OApplication akan mengatur 
resource yang berhubungan dengan ap- 
likasi seperti kursor dan font. 

@ Ot sangat baik mengorganisasi header 
dan widget. Umumnya, nama header 
akan sama dengan nama widget. Dalam 
contoh kali ini, kita akan menggunakan 
widget OPushButton (tombol) sehingga 
kita perlu menggunakan header gpush- 
button.h. 

@ Aplikasi Ot perlu memproses jumlah ar- 
gumen (argc) dan daftar argumen (argv) 
yang diberikan oleh user, yang dikirim 
pada saat pembuatan objek OApplica- 
tion seperti pada kode. Harap diperha- 
tikan bahwa objek OApplication perlu 
dibuat sebelum objek window Ot lainnya 
dibuat. 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


@ Pembuatan OPushButton dapat lang- 
sung dilengkapi dengan label tombol 
seperti pada kode. 

@ Widget utama aplikasi kita adalah tom- 
bol yang kita buat sebelumnya (app.set- 
MainWidget()). 

@ Pada saat objek dibuat, status visibility- 
nya adalah false. Kita perlu mengubahnya 
menjadi true dengan memanggil method 
show(). 

@ Terakhir, return value ke sistem untuk 
aplikasi kita akan diserahkan kepada 
method exec() milik objek aplikasi Ot. 


Setelah langkah pertama selesai, kita 
akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu 
pembuatan project. Untuk saat ini, kita ti- 
dak perlu memusingkan apapun. Ketika 
berada di dalam direktori source code, kita 
cukup memberikan perintah berikut ini un- 
tuk menghasilkan project: 

$ gmake -project 


Setelah perintah ini kita berikan, maka 
akan terbentuk satu file dengan nama 1.pro, 
dengan contoh isi file pada sistem penulis: 


# Automatically generated 
by gmake (1.97a) Tue Dec 29 


TEMPLATE — app 
CONFIG -- moc 
INCLUDEPATH #- . 


# Input 
SOURCES #- 1.cpp 


Sampai di sini, langkah kedua selesai. 
Kita akan melanjutkan ke langkah ketiga, 
yaitu pembuatan Makefile. Cukup berikan 
perintah berikut ini untuk membuat make- 
file secara otomatis: 

$ gmake 


Setelah perintah ini kita berikan, sebuah 
file dengan nama Makefile akan terbentuk. 
Apabila kita telah memiliki Makefile, maka 
kita tinggal melanjutkan ke langkah ter- 


akhir, yaitu melakukan kompilasi aplikasi. 
Kompilasi aplikasi dapat dilakukan dengan 
memberikan perintah: 

$ make 


Setelah langkah terakhir ini kita jalan- 
kan, maka akan terbentuk sebuah binary 
dengan nama 1, yang siap untuk dijalan- 
kan. Dengan cara yang serupa, kita bisa 
belajar membangun aplikasi sederhana 
satu widget. Pembahasan berikutnya akan 
difokuskan pada objek OTable, dengan 
prosedur kompilasi yang serupa dengan 
contoh (pembuatan project, pembuatan 
Makefile, kompilasi dengan menjalankan 
make). 


Contoh OTable sederhana 
Dalam contoh berikut ini, kita akan mem- 
bangun aplikasi dengan nama aplikasi 
2, dan oleh karenanya, kita perlu mem- 
buat direktori 2, masuk ke dalamnya, dan 
mengetikkan source code 2.cpp. Contoh 
2.cpp akan berikan cara pembuatan ob- 
jek OTable, yang terdiri dari 2 baris dan 4 
kolom. Baris dan kolom akan diberi nama 
mulai dari 1. 

Berikut ini adalah isi 2.cpp: 
#include «sgapplication.h» 
#include Xgtable.h» 


int maintint argc, char “ « 
argv) 
( 

0Application app (argc, argv):, 


ATable tb11(2, 4), 


app.setMainWidget (&tb11): 
tb11.show( ): 


return app.exec(): 


Penjelasan kode: 

@ Karena kita ingin menggunakan OTable, 
maka kita perlu menggunakan header 
gtable.h. 

@ Salah satu constructor OTable yang 
bisa digunakan adalah constructor yang 
mengijinkan kita langsung memberikan 
jumlah baris dan kolom 

@ Selebihnya, kita akan mengatur widget 
utama aplikasi dan mengubah status visi- 


www.infolinux.web.id 


bility tbl1 (objek OTable yang kita buat) 
menjadi true 


Lakukanlah prosedur kompilasi seperti 
pada contoh untuk mendapatkan binary 2. 


Mengisi sel di dalam tabel 

Dalam contoh berikut, kita akan memba- 
ngun aplikasi dengan nama 3. Buatlah di- 
rektori 3 dan masuklah ke dalamnya untuk 
membuat 3.cpp. Dalam contoh ini, kita akan 
mengisikan tulisan test ke dalam setiap sel di 
dalam tabel. Berikut ini adalah isi 3.cpp: 
#include xgapplication.h» 
#include Xgtable.h» 


int maintint argc, char “ s 
argv) 
1 


0Application app (argc, argv): 


int rows 
int cols 


25 
45 


OTable tbll(rows, cols), 


for (int i-8, isrows: it) 
U 


for (int j-0: jx cols, 


j7) 
1 
tbll.setText(i, j, 
sites) 
: 
» 


app.setMainWidget (&tb11): 
tb1l.show( ): 


return app.exec(): 


Penjelasan kode: 

@ Pertama, kita membuat variabel rows dan 
cols, yang masing-masing digunakan un- 
tuk menampung jumlah baris dan kolom. 

@ Selanjutnya, menggunakan perulangan 
dalam perulangan, kita mengatur isi text 
setiap sel dengan tulisan test. 

@ Untuk mengatur isi text sel, kita meng- 
gunakan method setText() yang akan 


INFOLINUX 02/2006 69 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


membutuhkan tiga parameter: 
“ Baris. 

“ Kolom. 

# Tulisan yang ingin diisikan. 


Melakukan pengecekan sederhana 
pada baris 

Dalam contoh berikut, kita akan mem- 
bangun aplikasi dengan nama 4. Buatlah 
direktori 4 dan masuklah ke dalamnya 
untuk membuat 4.cpp. Dalam contoh ini, 
kita akan memeriksa nomor baris, dan un- 
tuk setiap sel pada baris tersebut, kita akan 
menuliskan teks baris genap ataupun baris 
ganjil sesuai nomor baris sel tersebut. Setiap 
sel terbentuk dari perpotongan baris dan 
kolom. Dalam contoh ini, hanya baris yang 
akan diperiksa. Berikut ini adalah isi 4.cpp: 
#include xgapplication.h» 
#include xgtable.h» 


int maintint argc, char “ « 
argv) 
1 

0Application app (argc, argv), 


int rows 
Tintecolls 


4, 
0 


OTable tbl1l(rows, cols), 


for (int i-9, isrows, it) 
1 
for (int j-0, jx cols, 
j4) 
1 
ne Ma) 9 2) 
( 
tb11l.setTextti, 
Ig SERU 
ganjil”): 
5 
else 
( 
tbll.setTextti, 
Is Seru 
genap”): 


4 

app.setMainWidget (&tb11): 
tb11.show( ), 

return app.exec(): 


70  INFOLINUX 02/2006 


Penjelasan kode: 

@ Sama seperti contoh 3, kita melakukan 
perulangan dan perulangan untuk meng- 
isi setiap sel. 

@ Namun, kita menambahkan pemeriksaan 
terhadap baris (diwakili oleh variabel i). 

@ Karena baris dimulai dari 0 namun tampil 
bagi user dimulai dari 1, maka kita perlu 
menambahkan 1 ke i sebelum kita bagi 
dengan 2 dan periksa sisa baginya. 

@ Apabila sisa bagi adalah 1, maka kita 
akan menuliskan baris ganjil. Apabila 
sisa bagi adalah 0, maka kita akan menu- 
liskan baris genap. 


Pengecekan pada baris dan kolom 
Dalam contoh berikut, kita akan membangun 
aplikasi dengan nama 5. Buatlah direktori 5, 
masuklah ke dalamnya dan buatlah 5.cpp. 
Dalam contoh kali ini, kita akan melengkapi 
contoh 4 dengan memeriksa juga kolom se- 
hingga di dalam setiap sel, akan terulis: 

@ Baris genap, kolom genap. 

@ Baris genap, kolom ganjil. 

@ Baris ganjil, kolom genap. 

@ Barus ganjil, kolom ganjil. 


Berikut ini adalah isi 5.cpp: 
#include xgapplication.h» 
#include «gtable.h» 


imntsmain Gintsarge char 
argv) 
1 
0Application app (argc, argv), 
int rows — 4, 
int cols - 5, 


OTable tbll(rows, cols), 


for (int i-9, isrows, it-t) 
1 
for (int j-0: jx cols, 
j4) 
1 
TP Ce) G4 2) 
( 
Ur YG) 2 2) 
1 
tbll.setTextti, j, 
“baris ganjil, 
kolom ganjil”): 
5 


else 


www.infolinux.web.id 


tbll.setTextti, j, 
2 bawisganyi 
kolom genap”): 


5 
else 
1 
1 Ca 92) 
( 
eni ser  al5 
“baris genap, 
kolom ganjil”): 
5 
else 
( 
blank ip 
“baris genap, 
kolom genap”): 


5 

app.setMainWidget (&tb11): 
tb1l.show( ): 

return app.exec(): 


Penjelasan kode: 

Secara umum sama seperti contoh 4, ha- 
nya dalam contoh ini, kita juga memeriksa 
variabel j (ditambah 1 untuk menyesuaikan 
tampilan pada user). 


Menuliskan posisi baris dan kolom 
pada sel 

Dalam contoh ini, kita akan membangun 
aplikasi dengan nama 6. Buatlah direk- 
tori 6, masuklah ke dalamnya dan buat- 
lah 6.cpp. Dalam contoh kali ini, kita akan 
mengisi setiap sel dengan teks dalam format 
(baris,kolom). Dengan demikian, sel yang 
terbentuk dari perpotongan baris 3 dan ko- 
lom 4 akan berisikan teks (3,4). Contoh ini 
juga sekaligus memperkenalkan OVariant, 
objek tipe data variant. Berikut ini adalah isi 
dari 6.cpp: 

#include xgapplication.h- 
#include xgtable.h» 

#include «gvariant.h» 


intsmain intvarge Neha 
argv) 


t 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


0Application app (argc, argv): 


int rows 
iMescols 


4, 
55 


OTable tbll(rows, cols), 


for (int i-9, ixrows, it) 
1 
for (int j-8: jx cols, 
j5) 
1 
0Variant j2,12, 
J2 SI “J3 
2 S1 Is 
OStimINMtemp is Gi 
U 2 TOSNBP UN) 5 Sg Ap 
To SEning Oma 
uni seuraseti, dio 
temp): 


h 
app.setMainWidget (&tb11), 
tb11.show( ): 


return app.exec(), 


Penjelasan kode: 

@ Karena kita akan menggunakan objek 
OVariant, maka kita perlu menggunakan 
header gvariant.h. 

@ Masih menggunakan perulangan dalam 
perulangan, kita mengisikan isi teks se- 
tiap sel. 

@ Dalam perulangan, kita membangun 
dua objek OVariant, yaitu j2 dan i2, yang 
masing-masing nilainya adalah j1 dan 
i#l. 

@ Kemudian, kita membangun objek 
OString temp dan membangun format 
(baris,kolom). Baris dan kolom, yang 
sebelumnya kita dapat dari i-1 dan j--1 
yang disimpan ke variant i2 dan j2, kita 
jadikan string dengan method toString(), 
sehingga bisa digabungkan dengan string 
lainnya (WS 5” dan “)”). 

@ Setelah itu, kita tinggal melewatkan temp 
ke setText() milik OTable. 


Mengubah label kolom 
Dalam contoh ini, kita akan membangun 
aplikasi dengan nama 7. Buatlah direktori 7, 


masuklah ke dalamnya dan buatlah 7.cpp. 
Dalam contoh kali ini, kita akan memba- 
ngun tabel dengan 4 baris dan 4 kolom, serta 
mengganti label kolom menjadi A, B, C dan 
D. Contoh ini juga sekaligus memperkenal- 
kan objek OStringList, yang berisikan daf- 
tar-daftar (list) string. Berikut ini adalah isi 
dari 7.cpp: 

#include «sgapplication.h» 
#include Xgtable.h» 

#include sgstringlist.h» 
#include «sgvariant.h» 


int maintint argc, char “ « 
argv) 
( 

0Application app (argc, argv), 


OTable tb11(4, 4), 


OStringList sll: 
sll.append(“A”): 
sll.append(“B”): 
sill.append(“C”): 
sll.append(“D”): 


tb11.setColumnLabels(s11): 


app.setMainWidget (&tb11): 
tb11.show( ): 


return app.exec(): 


Penjelasan kode: 

@ Karena kita akan menggunakan OString- 
List untuk menampung label-label ko- 
lom, maka kita perlu menggunakan 
header gstringlist.h. 

@ Selanjutnya, kita membuat objek 
OStringList dan mempergunakan met- 
hod append() untuk menambahkan la- 
bel kolom. 

@ Untuk mengubah label kolom, kita 
mempergunakan method setColumnLa- 


bels() milik OTable. 


Kita masih memliki contoh 8 sampai 16 
seputar penggunaan gtable yang lebih me- 
narik yang akan kita bahas pada edisi beri- 
kutnya. Selamat mencoba! ta) 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Nyaris Semua 
Perusahan Besar 
Sedang Migrasi ke 


Pn 

— 

Sudah Siapkah 
Anda? 


First Class IT Training 
Powered by 


INEXINDO 


Migration Center 


GudangLinux 


nux.com/ training.php 


INFOLINUX 02/2006 71 


Replikasi Database MySOL 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Teknik Replikasi Database 


di MySOL 


Salah satu database open source terpopuler saat ini adalah MySOL. Selain cepat melaku- c : 
kan guery, database ini juga bersifat free. Pada artikel kali.ini, penulis akan menjelaskan 
teknik replikasi database di MySOL. 


uatu database dapat didefinisikan se- 
Gis kumpulan data yang disatukan 

dalam suatu organisasi. Sebagai se- 
buah database open source yang paling po- 
puler, banyak perusahaan saat ini menggu- 
nakan MySOL baik untuk membuat sistem 
informasi, maupun membuat aplikasi desk- 
top yang lebih lengkap untuk sistem per- 
usahaan. 

Salah satu hal terpenting yang biasa di- 
lakukan oleh perusahaan adalah proses 
backup data. Dengan back-up data, di- 
harapkan jika terjadi kerusakan atau error 
komputer, maka data yang sudah ada tidak 
semuanya hilang karena sudah di-back-up. 

Metode yang paling mudah untuk back- 
up data yang ada di MySOL adalah meng- 
gunakan perintah mysgldump. Dengan 
menggunakan perintah ini, maka semua 
tabel dan isinya yang ada di suatu database, 
dapat dengan mudah di-back-up ke dalam 
bentuk file yang berisikan syntax SOL data- 
base tersebut. 

Sayangnya, cara seperti ini tidaklah 
praktis dan efisien. Mungkin bisa saja Anda 
menset interval waktu setiap 1 menit me- 
lalui crontab untuk melakukan dumping 
database MySOL jika terjadi perubahan. Ta- 
pi bagaimana jika dalam waktu kurang dari 
1 menit, tiba-tiba beberapa isi dari database 
transaksi ada yang hilang atau corrupt. Jika 
data yang belum sempat terdump tersebut 
merupakan data yang sangat penting, tentu 
hal itu akan menjadi masalah buat Anda. 

Untuk mengatasi hal itu, ada cara yang 
lebih efektif yang dapat Anda gunakan. Yaitu 
dengan menggunakan dua buah PC sebagai 
Master Server dan Slave Server, yang kemu- 
dian kita setting untuk dapat menjalankan 


72 INFOLINUX 02/2006 


metode replikasi di MySOL. Dengan meng- 
gunakan metode replikasi ini, maka setiap 
ada perubahan yang ada di Master, maka 
otomatis perubahan itu akan terjadi juga di 
komputer Slave secara realtime. 

Pembuatan replikasi ini dimaksudkan un- 
tuk membuat salinan/back-up data asli. Jadi 
bila seperti ada kasus seperti di atas, kalau 
database secara “tidak sengaja” hilang, maka 
akan masih ada gantinya, yaitu replikasi itu 
tadi. Tetapi proses replikasi ini belum bisa di- 
jalankan antara sistem operasi yang berbeda. 
Misal dari Windows ke Linux. Dari doku- 
mentasi yang dibaca penulis di suatu sumber 
di Internet, proses replikasi ini baru bisa ber- 
jalan antara Sistem Operasi yang sejenis misal 
antara sesama Linux, misal: Fedora dengan 
Debian. Akan lebih aman lagi, bila kedua dis- 
tro dan versi MySOL yang digunakan sama 
persis antara yang ada di komputer Master 
dengan yang ada di komputer Slave. 

Dalam “Tutorial” kali ini, kami akan 
menjelaskan cara replikasi database ber- 
nama portaldb yang ada di Master dengan 
IP address 192.168.2.1 ke komputer Slave 
yang memiliki IP addess 192.168.2.2. Pada 
ujicoba kali ini, kedua komputer yang pe- 
nulis gunakan menjalankan Debian Sarge 
dan menjalankan MySOL versi 4.1. Dan 
seharusnya konfigurasi ini juga dapat Anda 
terapkan pada distro yang lainnya dengan 
sedikit atau tanpa modifikasi sama sekali. 
Untuk mempersingkat waktu, mari kita li- 
hat penjelasan di bawah ini. 


Tahapan sebelum konfigurasi 
Sebelum masuk ke tahapan konfigurasi, 
ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 


antara lain sebagai berikut : 


www.infolinux.web.id 


1. Penulis berasumsi kalau Anda telah me- 
miliki dua buah PC sebagai bahan uji- 
cobanya. Di kedua PC tersebut, sudah 
terinstallasi sistem operasi Linux. Untuk 
pilihan distro yang dipilih, tergantung 
pada selera Anda. Hanya saja pada pem- 
buatan artikel ini, penulis menggunakan 
Debian Sarge untuk ujicobanya. 

2. Instal software MySOL yang memiliki 
versi yang sama terlebih dahulu di kedua 
PC tersebut. Hal ini untuk meminima- 
lisasi kegagalan proses replikasi yang 
disebabkan akibat 
MySOL yang digunakan. Dalam artikel 


perbedaan versi 


ini, penulis menggunakan MySOL versi 
4.1.11 di kedua PC sebagai pilihannya. 

3. Jika terdapat perbedaan letak file atau 
parameter konfigurasi yang disebabkan 
penggunaan distro yang berbeda, sesuai- 
kan saja sesuai dengan kondisi yang ada 
di system Linux Anda. 

4. Artikelinimenitikberatkanpadapenerap- 
an teknik replikasi di MySOL saja. Me- 
ngenai cara pembuatan user di MySOL, 
beserta dengan kebijakan atau hak akses 
yang diberikan pada user dengan data- 
base yang boleh diakses, Anda dapat 
membacanya sendiri di manual MySOL. 


1. Konfigurasi komputer master 
Pertama-tama, kita harus mengedit file 
/etc/mysgl/my.cnf. Kita akan meng-en- 
able-kan fungsi networking untuk MySOL, 
agar MySOL dapat menerima reguest dari 
semua IP address. Untuk melakukan hal 
ini, beri comment (#) pada bagian beri- 
kut dalam baris file yang ada di /etc/mysgl/ 
my.cnf. 

# Instead of skip-networking the 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


File Edit View Terminal Tabs Help 


Iserver-id 31 

ILog-bin - /var/log/mysgl/mysgl-bin. lo 
5 104857600 

5 portaldb 


Imax binlog size 
binlog-do-db 


Edit parameter file my.cnf di komputer pertama agar berfungsi sebagai komputer Master MySOL. 


default is now to listen only on 
# localhost which is more 
compatible and is not less 
secure. 

# bind-address - 127.0.9.1 


Arti dari perintah di atas adalah, jika 
bind-address kita enable (tanpa tanda 
pagar), maka user lain yang host-nya se- 
lain localhost tidak akan bisa mengakses 
MySOL. 

Setelah itu, 
MySOL, database mana yang seharusnya 


kita akan memberitahu 


menulis file logs (file logs ini digunakan 
oleh Slave untuk melihat perubahan yang 
ada di Master), dimana log file itu seharus- 
nya digunakan, dan kita harus menspesifi- 
kasikan bahwa MySOL server di komputer 
192.168.2.1 merupakan database Master- 
nya. Dalam contoh kasus ini, kita hanya 
akan melakukan replikasi terhadap database 
portaldb, jadi kita akan mengaktifkan baris 
berikut ini yang ada dalam file /etc/mysgl/ 


my.cnf. 

server-id 51 

log-bin - /Nar/1log/mysg1/ 
mysgl-bin.1og 

binlog-do-db - portaldb 


Ketikkan isi file portaldb.sgl ini dengan 
menggunakan editor kesayangan Anda. 
CREATE TABLE bukualamat 

no int(11) NOT NULL auto 

increment, 

nama varchar(59) default NULL, 

alamat varchar(109) default 

NULL, 


File Edit View Terminal Tabs 


Replikasi Database My SOL 


Stiedebian/home/ati 


Help 


server-id-2 
Imaster-host-192.168.2.1 
Imaster-user-slave user 
aster-password-slaveaje 
Imaster-connect-retry-60 
replicate-do-db-portaldb 
p 


kodepos varchar(5) default 
NULL, 
email varchar(58) default 
NULL, 
telp varchar(28) default NULL, 
kodekota char(1) default NULL, 
kodehub char(1) default NULL, 
PRIMARY KEY (no), 
KEY kotaonbukualamat 
(kodekota), 
KEY kodehubonbukualamat 
(kodehub) 
y5 
INSERT INTO “bukualamat” VALUES 
(1,?'Adi Nugroho? ,?'J1. Nanas 
1',”10449”' ,'adidadi.com” , 
1319034348 en: 
INSERT INTO “bukualamat” VALUES 
(2,”'Heru Prasetyo”?,?'Jl. Nangka 
2”,”10480” ,”' heru@pras.com' , 
13190209 K lk an: 
INSERT INTO “bukualamat” VALUES 
(355 ArtikanSariNDevi, Ulil 
Nangka 2',”19489”, 
'artika@devi.com' ,'42566789”, 
Lp AIA 


Berikutnya buat database portaldb, dan 
dump isi file portaldb.sgl kedalam database 
portaldb. 

$ mysgladmin -u supriyanto -p 
create portaldb 

$ mysgl -u supriyanto -p 
portaldb « portaldb.sgl 


Restart service MySOL Anda: 
# /etc/init.d/mysgl restart 


www.infolinux.web.id 


Hi supriyanto@serverl.example.com: /home/supriyan.., ati@debian: /homeyati 


Edit juga parameter file my.cnf di komputer kedua agar berfungsi sebagai komputer Slave MySAL. 


Login sebagai root, dan buatlah sebuah 
user yang memiliki replication privileges: 
# mysgl -u root -p 


Setelah masuk ke MySOL shell, masuk 
ke database mysgl dan ketikkan perintah 
berikut: 
use mysgl, 

GRANT REPLICATION SLAVE ON -.x 
TO “slave user'@'4”' IDENTIFIED 
BY “slaveaje': 

FLUSH PRIVILEGES, 


Arti dari perintah di atas adalah mem- 
berikan hak akses replikasi semua database 
untuk slave-user yang berada pada host 1 
92.168.2.x/255.255.255.0 diidentifikasikan 
(dengan password) slaveaje. Setiap user 
dan privilege yang dibuat tidak akan se- 
cara otomatis dikenal oleh server MySOL. 
Kali pertama MySOL dijalankan, MySOL 
akan membaca tabel-tabel privillege dan 
disimpan ke dalam memory. Itu sebabnya 
kita memakai FLUSH PRIVILEGES, un- 
tuk memaksa MySOL membaca user dan 
privilege baru. 

Berikutnya (masih tetap di MySOL shell), 
lakukan perintah berikut: 

use portaldb, 
FLUSH TABLES WITH READ LOCK, 
SHOW MASTER STATUS, 


Hasil dari perintah show master status, 
akan terlihat seperti pada tabel 1. (dapat 
berbeda nilainya di setiap komputer). 

Tuliskan informasi tersebut ke catatan 
Anda, karena kita akan membutuhkan- 


INFOLINUX 02/2006 73 


Replikasi Database MySOL 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Tabel 1. Hasil dari perintah show master status. 


1 row in set (9.19 sec) 


dhooooonooooco2o5 ikon o ono Ihocooooooosocooo do daa 4 
File Position Binlog do db Binlog ignore db 
Iko oo on oo soo Ikooooooooooes ko oa so sana Hn an on oa 4 

mysgl-bin.956 719 portaldb 
Ihonooonoooooonan dkoooeoooocoos hoon nooasocooo too sos 4 


nya pada saat mengonfigurasi komputer 
Slave. 


Keluar dari MySOL shell. 
guit, 


Berikutnya, kita akan beranjak untuk 
mengonfigurasi komputer Slave. 


2. Konfigurasi komputer slave 

Setelah kita mengonfigurasi komputer Mas- 
ter, langkah selanjutnya yang harus kita 
lakukan adalah mengonfigurasi komputer 
Slave sebagai back-up server. Untuk itu, kita 
harus berpindah terlebih dahulu ke kom- 
puter 192.168.2.2 untuk memulai konfigu- 
rasi ini. 

Setelah kita berada di komputer Slave, 
hal pertama yang harus dilakukan adalah 
membuat database portaldb, untuk me- 
nampung isi portaldb.sgl yang ada di kom- 
puter Master. 

# mysgladmin -u root -p create 
portaldb 


Selanjutnya, kita akan melakukan dumb 


isi file portaldb.sgl yang sama dengan yang 
ada komputer Master, ke dalam database 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@serverl:-$ mysgladmin -u supriyanto -p create portaldb rr 


Enter password: 


supriyanto@serverl:-$ mysgl -u supriyanto -p portaldb « portaldb.sal 


Enter password: 
supriyanto@serverl:-$ 


portaldb yang ada di komputer Slave. 
# mysgl -u root -p portaldb « 
portaldb.sgl 


Langkah berikutnya adalah, kita ha- 
rus mengonfigurasikan MySOL di Slave, 
untuk menunjukkan kalau MySOL di 
192.168.2.2 adalah sebagai Slave dan kom- 
puter 192.168.2.1 adalah Master-nya. Selain 
itu, kita juga akan memberitahu juga ka- 
lau Master database yang akan direplikasi 
adalah database portaldb. Untuk hal itu, 
kita perlu menambahkan baris berikut ke 
/ete/mysgl/my.cnf. 
server-id-2 
master-host-192.168.2.1 
master-user-slave user 
master-password-slaveaje 
master-connect-retry-60 
replicate-do-db-portaldb 


Kemudian restart servis MySOL Anda. 
# /etc/init.d/mysgl restart 


Sampai tahapan ini, komputer Slave su- 
dah siap sebagai Backup Server untuk kom- 
puter Master. Tahapan berikutnya yang 
akan kita lakukan adalah menguji apakah 


proses replikasi database yang sudah kita 
buat, sudah berjalan dengan baik atau be- 
lum. Untuk melakukan hal tersebut, kita 
akan beranjak ke tahapan testing. 


3. Tahapan testing 

Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah 
berhasil melakukan replikasi? Seperti telah 
dikatakan sebelumnya bahwa replikasi akan 
membuat copy-an database dari Master 
server ke server Slave, dan akan meng-up- 
date perubahan-perubahan yang terjadi se- 
cara otomatis. Jadi nantinya isi database di 
komputer Slave akan sama dengan database 
di Master. Untuk melakukan pengujian, 
ikuti langkah-langkah sebagai berikut: 


@ Ujicoba tambah data 
Pindah ke komputer Master, kemudian 
tambahkan beberapa data di tabel buku- 
alamat yang ada di database portaldb. 
$ mysgl -u supriyanto -p 
portaldb 


Setelah masuk ke MySOL konsole, ketik- 
kan perintah berikut: 

INSERT INTO “bukualamat” 
VALUES (4,?Cecilia Maharani”, 
?”Jl. Mardani 2', “104509”, 
'cecilia@sisil.com',”'3909292”, 
2: 

INSERT INTO “bukualamat” 
VALUES (5,?'Farah Dillah”, 

“Jl. Ikan Paus ", “109489”, 
“farah@dillah.com' ,?'7272779” , 
2 ON 

INSERT INTO “bukualamat” 


- F Wsupryanto@serverirexamplercome/home/supriyanton 


File Edit View Terminal Tabs Help 


Inysgl» use portaldb, 


Database changed 


Reading table information for completion of table and column names 
ou can turn off this feature to get a guicker startup with -A 


Imysgl» FLUSH TABLES WITH READ LOCK: 
Iguery OK, O rows affected (0.13 sec) 


supriyanto@serverl.example.com: /home/supriy... |supriyanto@serverl.example.com: /home/supriy... | 


Buat database portaldb untuk menampung hasil dump portaldb.sal. 


74 INFOLINUX 02/2006 


ysgl» SHOW MASTER STATUS, 
an-nnnnnnannnan f---22-2n0nfannnnnnnnnnnnnpennn anna anna nanah 


Im' 

Li. 4 

| Position | Binlog do db | Binlog ignore db | 
4 


LL 
| mysgl-bin.ose | 79 
penanam. Ibasnnnnanafeanennnannanan #onsananananananaa 4 
1 row in set (0.10 sec) 


| portaldb 
4 


Inysal- 


Melihat status Master MySOL dengan menggunakan perintah SHOW MASTER STATUS. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


VALUES (“6?, “Andhika Wira”, 
”Jl. Boulevard 2?, “10550”, 
“andhika@wira.com' ,'8928922”, 
LNG 

INSERT INTO “bukualamat” 
VAHUES” GS MEA 
Sulistyawati”,”'Jl. Jeruk 3”, 
”19479' ,' eka@yahoo.com' , 
(31903205 sa 


Setelah itu lakukan perintah select pada 
MySOL konsole, di komputer Master dan 
komputer Slave untuk melihat apakah isi 
tabel bukualamat sudah sama isinya (dalam 
contoh ini terdapat 7 buah record). 
select “from bukualamat:, 


Jika jumlah record yang ada di tabel 
bukualamat (baik pada komputer Mas- 
ter maupun pada komputer Slave), su- 
dah sama persis, berarti proses replikasi 
sudah berjalan dengan baik. Coba laku- 
kan proses delete sebuah record yang ada 
pada komputer Master. 

delete from bukualamat where 
no—?7'3 


Perhatikan jumlah record di komputer 
Slave. Jika jumlah recordnya berkurang 
satu, berarti baik proses tambah record 
maupun delete record, sudah dapat di- 
replikasikan dengan baik oleh MySOL. 


Uji coba tambah tabel 

Langkah berikutnya adalah kita akan 
mencoba menambahkan tabel pada da- 
tabase portaldb yang ada di komputer 
Master. Beberapa tabel akan kita tam- 
bahkan ke database portaldb. Untuk itu, 
masuk ke dalam database portaldb, ke- 
mudian lakukan perintah berikut: 

$ mysgl -u supriyanto -p 
portaldb 


Setelah masuk ke MySOL konsole, ketik- 
kan perintah berikut SOL berikut ini: 
CREATE TABLE “hubungan” ( 
“kodehub” char(1) NOT NULL 
default “', 
“namahub” varchar(25) 
default NULL, 
PRIMARY KEY 
'3 


(“kodehub”) 


3 supriyanto@serverl.example.com: 1 
@ 
File Edit View Terminal Tabs Help 


Replikasi Database MySOL 


File Edit View Terminal Tabs Help 


MIT 90. 


.———n——eeo — 1 tu. 
(@ Applications Actions Oa Ii | replikasi data va supriyantoesena ati@debian:/hor @ (How To Set Up d Ia | Wed 28 Dec, 9:22AM |) 
Dengan menggunakan SSH, Anda dapat melihat proses replikasi yang sudah berjalan di kedua komputer. 


CREATE TABLE “kota” ( 
kodekota” char(3) NOT NULL 
default” 

“namakota” varchar(35) 
default NULL, 

PRIMARY KEY (“kodekota”) 

)5 


Selanjutnya, pindah ke komputer Slave, 
dan lihat perubahan yang terjadi. Jika 
di komputer Slave sudah terdapat tabel 
hubungan dan tabel kota, berarti rep- 
likasi database portaldb yang terdapat di 
komputer Master sudah dapat berjalan 
dengan baik. 

Coba lagi tambahkan beberapa record 
untuk tabel kota, dari komputer Master 
dengan dua buah record sebagai berikut: 
INSERT INTO “kota” VALUES 
(“tsk?',”' Tasikmalaya” ): 

INSERT INTO “kota” VALUES 
(“bdg”,' Bandung” ): 


Jika record di atas otomatis bertambah 
di tabel kota yang terdapat di kom- 
Anda 
telah sukses melakukan replikasi data- 


puter Slave, Selamat! berarti 


base portaldb secara baik dan benar. 


Demikian tutorial replikasi database MySOL 
yang dapat penulis jelaskan. Dengan meng- 


www.infolinux.web.id 


gunakan metode replikasi ini, diharapkan 
risiko hilangnya data akibat kerusakan 
harddisk pada komputer Master yang berisi 
database server MySOL, dapat diminima- 
lisasasi dengan baik. 

Jika suatu saat komputer Master database 
MjSOL tersebut rusak, maka Anda dapat 
dengan cepat men-switch-nya ke komputer 
Slave, yang dapat langsung bertindak meng- 
gantikan fungsi komputer Master. Yang 
perlu Anda lakukan paling tidak mengubah 
IP Address komputer Slave menjadi IP Add- 
ress komputer Master. 

Mengenai sisi keamanan dari teknik 
replikasi ini, penulis belum sempat untuk 
mengujinya lebih jauh dikarenakan keter- 
batasan waktu yang dimiliki. Anda dapat 
mencarinya sendiri mengenai cara meng- 
amankan server database MySOL dengan 
metode replikasi, dari sumber-sumber on- 
line yang ada di Internet. 

Untuk mempermudah pembuatan ta- 
bel, insert data ke tabel, melakukan proses 
dump, dan sebagainya, Anda juga dapat 
menggunakan PHPMyAdmin yang sudah 
terdapat di dalam CD distro Debian Sarge. 

Akhir kata, semoga artikel ini dapat 
membantu Anda dalam memudahkan uru- 
san backup server database MySOL. Sampai 
jumpa! 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2006 75 


Jabberd2 dan MySOL 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Membuat Instant Messaging 
Server dengan Jabberd2 dan My5OL 


Server chatting tidak hanya milik Yahoo!, Google, atau Microsoft. Anda pun dapat mem- 
buat sendiri server chatting berbasis software open source, misalnya dengan Jabberti2 


dan MySOL. 


Yi ini membahas pembuatan 
server instant messaging berbasis pa- 
da protokol jabber dengan menggu- 
nakan Jabberd2 (http://jabberd.jabberstudio. 
0org/2/) sebagai server, database MySOL se- 
bagai tempat penyimpanan data jabber, dan 
dukungan terhadap SSL dengan menggu- 
nakan openSSL. Untuk kebutuhan instalasi 
tersebut pastikan terlebih dahulu Anda telah 
menginstalasi paket libidn versi 0.3 atau 
setelahnya serta paket development-nya, pa- 
ket OpenSSL versi 0.9b atau versi setelahnya 
serta paket development-nya, dan paket 
MySOL serta paket development-nya untuk 
kelancaran proses instalasi Jabberd2. 


Instalasi Jabberd2 
Setelah Anda mendapatkan jabberd2 versi 
terbaru dan stabil, langkah selanjutnya 
adalah melakukan instalasi jabberd2 pada 
komputer anda. Pastikan Anda berada di 
direktori tempat anda menyimpan file hasil 
download Anda. Berikut ini langkah-lang- 
kah instalasinya: 
1. Buat user dan group baru dengan nama 

jabber. 

$ su 

password : xmasukkan password 

root anda» 

# groupadd jabber 

# useradd -g jabber jabber 


2. Buat direktori untuk menyimpan file-file 
log jabberd2: 
# mkdir -p /usr/local/var/ 
jabberd/log 


3. Buat direktori untuk menyimpan file-file 
PID jabberd2. 


76 INFOLINUX 02/2006 


# mkdir -p /usr/local/var/ 
jabberd/pid 


4. Ganti kepemilikan direktori untuk file- 
file log dan PID untuk user dan group 
jabber. 

# chown -R jabber:jabber / 
usr/local/var/jabberd/ 


5. Ekstrak file jabberd. 
# tar -zxf jabberd-2.0s19. 
tar.gz 


6. Pindah ke direktori hasil ekstraksi dan 
lakukan perintah konfigurasi. 
# cd jabberd-2.9s19 
# ./configure --enable-idn -- 
enable-mysgl --enable-ssi 


7. Setelah proses konfigurasi selesai, kemu- 
dian lakukan build dan instalasi. 
# make && make install 


Secara default file instalasi berada di di- 
rektori /usr/local. File-file konfigurasi 
jabberd2 berada di direktori /usr/local/ 
etc/jabberd, sedangkan file-file binari 
jabberd berada di direktori /usr/local/bin 
(terdiri dari dari file jabberd, c2s, resol- 
ver, router, s2s dan sm). 

8. Ganti kepemilikan file-file konfigurasi 
untuk user root dan ganti permisi file 
agar selain user root tidak mendapatkan 
akses untuk membaca atau menulis pada 
file-file tersebut. 

# chown -R root:jabber /usr/ 
local/etc/jabberd/x 

# chmod 649 /usr/local/etc/ 
jabberd/x 


www.infolinux.web.id 


9. Untukmemudahkan pengaturan konfigu- 
rasi, buat simbolik link direktori konfigu- 
rasi jabberd2 ke direktori /etc yang meru- 
pakan standar file konfigurasi di Linux. 

# In -s /usr/local/etc/ 
jabberd/ /etc/jabberd 


Konfigurasi Jabberd2 

File-file konfigurasi Jabberd berupa file de- 
ngan ekstensi .xml. Bagian di antara tanda 
«l-- --2 merupakan komentar dan diabai- 
kan oleh Jabberd. Untuk tahapan awal laku- 
kan konfigurasi pada file sm.xml dan c2s. 
xml. Edit file sm.xml dengan editor kesu- 
kaan anda, misalnya dengan vi. 

# vi /etc/jabberd/sm.xml 


Pada bagian sid» id» masukkan nama 
hostname sebagai identifikasi untuk server 
jabber Anda, misalnya jabber.local.org. 

sidsjabber.local.org/id- 


Pada bagian tip» ip» pada sesi Router 
connection configuration, ganti ip 127.0.0.1 
menjadi alamat ip server Anda. Contoh: 


S!-- Router connection 
configuration --- 
sSrouter- 


s!-- IP/port the router is 
waiting for connections on 
--25 
“1p?192.168.19.223x/ip? 
s!-- default: 127.0.90.1 --2» 
Sport»5347c/port» 

c!-- default: 5347 --» 


Simpan konfigurasi Anda kemudian edit 
file c2s.xml, 
# vi /etc/jabberd/c2s.xml 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Ganti alamat ip pada bagian Router con- 
nection configuration dengan alamat ip 
server Anda. 

s!-- Router connection 
configuration --» 

srouter2 

s!-- IP/port the router is 
waiting for connections on 
ses 

“ip2192.168.10.223x/ip 
c!-- default: 127.9.0.1 --5 
Sport»5347c/port» 

s!-- default: 5347 --2 


Lalu edit pada bagian Local network con- 
figuration dengan mengganti isian pada ba- 
gian tid»«X/id» dengan nama host server 
sebagaimana yang telah diisikan pada file 
sm.xml. 

sidzjabber.local.org/id» 


Konfigurasi MySOL 

Jalankan script MySOL setup yang berada di 
direktori tools pada direktori source jabber 
(sebagai contoh jabberd2.0s10/tools). Per- 
tama, pindah ke direktori tools. 

# cd tools 


Pastikan service MySOL server sedang 
berjalan, kemudian jalankan perintah beri- 
kut dari konsole/terminal. 

mysgl -u root -p 

mysgl2 N. db-setup.mysgl 

mysg12 GRANT select, insert, 
delete, update, ON jabberd2.x to 
jabberd2@localhost IDENTIFIED by 
“secret”, 


User jabberd2 dengan password secret 
merupakan user dan password default yang 
diberikan oleh script db-setup.mysgl. Anda 
bisa menyesuaikan perintah di atas dengan 
user dan password anda sendiri. Jika anda 
menggunakan user dan password default di 
atas, maka anda tidak perlu mengedit file 
konfigurasi pada file sm.xml dan c2s.xml. 
Tapi jika anda menggunakan user dan pass- 
word sendiri, maka lakukan penyesuaian 
pada file sm.xml dan c2s.xml pada bagian 
berikut ini: 

S!-- MySOL driver configuration 
s5 

smysg12 

S!-- Database server host 


and port --2 
Shost»localhost«x/host» 
Sport»3396x/port» 


S!-- Database name --- 
sdbname-jabberd2«/dbname- 


s!-- Database username and 

password --2 
suser?jabberd2x/user» 
Spass»secret«/pass» 


Pada sesi MySOL driver configuration, 
ganti isian pada Xuser» user» dengan na- 
ma user database MySOL Anda, dan ganti 
isian pada Xpass» pass» dengan password 
user database Anda. 

s!-- Database username and 
password --2 
suser?user dbx/user» 
Spass?pass user dbx/pass» 


Test Server 

Jalankan server jabberd dengan perintah 
berikut: 

# su jabber 

$ /usr/local/bin/jabberd & 


Pastikan tidak ada kesalahan ketika da- 
emon tersebut dijalankan. 


Konfigurasi Jabberd2 untuk 
Koneksi dengan SSL 
Jabberd2 didesain untuk dapat menye- 
diakan koneksi STARTTLS dan SSL, tidak 
hanya koneksi antara client jabber dengan 
servernya tapi juga antar komponen server 
(sm, resolver, s2s dan c2s) dan router Jab- 
berd. Langkah pertama konfigurasi adalah 
dengan membuat sertifikat self-signed SSL. 
openssl reg -new -x589 
-newkey rsa:1024 -days 3650 
-keyout privkey.pem -out server. 
pem 


Hapus passphrase dari private key Anda. 
openssl rsa -in privatekey.pem 
-o0ut privatekey.pem 


Kombinasikan private key dan public 
key dalam satu file. 
cat privkey.pem »5 server.pem 
Hapus private key anda. 
rm privkey.pem 


www.infolinux.web.id 


Jabberd2 dan MySOL 


Pindahkan file server.pem ke direktori 
fusr/local/etc/jabberd/. 
# mv server.pem /usr/local/etc/ 
jabberd/server.pem 
Ubah kepemilikan dan permisi 
file untuk user root. 
# chown root:jabber /usr/local/ 
etc/jabberd/server.pem 
# chmod 649 /usr/local/etc/ 
jabberd/server.pem 


Konfigurasi sertifikat SSL agar 
dapat digunakan oleh client Jabber 
Konfigurasi SSL Key untuk client jabber 
berada pada file c2s.xml. Edit lokasi dari 
SSL key anda. Jika anda mengikuti lang- 
kah pembuatan sertifikat SSL Key di atas, 
maka uncomment lokasi file pada sesi lo- 
cal network configuration (default lokasi 
berada di /usr/local/etc/jabberd/server. 
pem). 

Spemfile»/usr/local/etc/ 

Jabberd/server.pem«x/pemfile- 


Konfigurasi sertifikat SSL 
antarkomponen Jabberd 
Masing-masing dari lima komponen Jab- 
berd (router.xml, sm.xml, resolver.xml, 
s2s.xml, dan c2s.xml) mempunyai konfi- 
gurasi untuk komunikasi yang terenkripsi 
antar komponen ke router jabberd. Se- 
hingga masing-masing komponen tersebut 
harus dikonfigurasikan. Semua konfigurasi 
lokasi pemfile berada pada sesi Router 
connection configuration, kecuali file c2s. 
xml berada di bawah sesi local network 
configuration. 

Berikut ini contoh konfigurasi lokasi 
sertifikat SSL Key untuk file sm.xml. Cara 
yang sama dapat dilakukan pula untuk file- 
file lain (router.xml, resolver.xml, dan s2s. 
xml). 

spemfile2»/usr/local/etc/ 
Jabberd/server.pem«s/pemfile- 


Setelah pengeditan file-file konfigurasi 
jabberd selesai, kemudian restart server Jab- 
berd Anda. 

Kini saatnya Anda melakukan uji coba 
dari client Jabber. Di Linux bisa Anda gu- 
nakan Kopete, Gaim, Gabber, atau Psi, se- 
dangkan di Windows bisa Anda gunakan 
Exodus atau Psi. A 
Sri Wiyana (wiyana@linuxmail.org) 


INFOLINUX 02/2006 77 


Info Harga 


KUM SWITCH 

ALLIED TELESYN AT-MC603 Media Converter VDSL to 10/100TX - Subscriber Side US$ 195 APC AP9254 1 Console - 4 port US$ 650 
ALLIED TELESYN AT-MC604 Media Converter VDSL to 10/100TX - Provider Side '— US$ 195 APC AP9258 1 Console - 8 port US$ 850 
CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM US$ 1012 ATEN ACS1216/A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD US$ 835 
CISCO 1721 Bundle CISCO 1721 4 WIC-1T - CAB-SS-V35MT US$ 1175 ATEN CS62A 1 Console (PS/2), 2 Port, Built-in Cable US$ 50 
CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM US$ 1205 ATEN CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable US$ 95 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM US$ 2015 ATEN CS9138 1 CONSOLE 8 PORT WITH OSD US$ 300 
CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM US$ 1285 ATEN CS914C 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2): support AT: cable included US$ 115 
CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash / 96DRAM US$ 2095 DELL AS-180AS 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, US$ 1600 
CISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM US$ 1075 2x PS2 Server Interface Pod, Power Cord, 2.5m, 220V Europe 

CISCO 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, US$ 2995 DLINK DKVM-8E 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, US$ 324 
64MB FLASH / 256MB DRAM 3 set of cables included 

CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / US$ 1960 LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) US$ 87 
256MB DRAM LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU US$ 95 
CISCO 1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / US$ 1875 LINKSYS SVIEW04 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU's US$ 125 
128MB DRRAM LINKSYS SVIEWO8 ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's US$ 270 
CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, US$ 2740 REXTRON KNV104 1 Console - 4 port US$ 154 
Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM REXTRON KNV104D 1 Console - 4 port with OSD US$ 209 
CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash /128DRAM US$ 2015 REXTRON KNV108 1 Console - 8 port US$ 385 
CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS US$ 2500 REXTRON KNV108D 1 Console - 8 port with OSD US$ 473 
IP,32Flash / 128DRAM REXTRON KNV116D 1 Console - 16 port with OSD US$ 879 
CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, US$ 2660 REXTRON KNV2108D 2 Console - 8 port with OSD US$ 599 
32Flash / 256DRAM REXTRON KNV2116D 2 Console - 16 port with OSD US$ 1230 
CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3/4)T,32Flash/ US$ 4845 REXTRON SNV104R Pure SUN KVM Switch 4 Port US$ 549 
256DRAM REXTRON SNV108R Pure SUN KVM Switch 8 Port US$ 790 
CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, IP BASE, US$ 1565 REXTRON SNV2208R Matrix 2 Users to 8 SUN servers US$ 1125 
64MB FLASH / 128MB DRAM REXTRON TNP 14C KVM Switch 1 Console 4 Ports with cable (Tower) US$ 154 
CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, US$ 2820 REXTRON VSA-14 Video Splitter 350Mhz Bandwidth, VGA input, 4 Output US$ 165 


Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, IP BASE, — US$ 1960 FIBRE / GIGABIT SWITCH 


64MB FLASH / 256MB DRAM 3COM 3C16478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, US$ 695 
CISCO 2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, US$ 6350 unmanaged 

Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 3COM 3C16479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, US$ 1045 
CISCO 3725 3700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 6870 unmanaged 

CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 9700 3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT US$ 3990 
CISCO 3825 3825 with AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, US$ 7448 3COM 3C17701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) US$ 4990 
64MB FLASH / 256MB DRAM ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX - 2 Gbic expansions, US$ 810 
CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, ANME, 4HWIC, IP Base, US$ 10190 Unmanaged 

64MB FLASH / 256MB DRAM ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX - 2 Gbic expansions, US$ 1150 
CISCO 3845-HSEC/K9 3845 Security Bundle, AIM-VPN-HPII-PLUS, US$ 12465 Unmanaged 

Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/1000BASE-T US$ 1996 
CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T US$ 645 uplinks, Standard Image 

(RJ-45 connector) CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image US$ 3196 
CISCO 803 ISDN BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45) , US$ 725 COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 129 
One ISDN BRI S/T, Two RJ-11 4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port US$ 810 COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 145 
CISCO 805 Bundle CISCO 805 4 CAB-SS-V35MT-— US$ 749 4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router US$ 550 COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac address, US$ 1077 
DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 69 Port Based VLAN & Tagged VLAN 

1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router Plus DLINK DES-3226S 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable US$ 337 
Print Server DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 149 
LINKSYS BEFSR41 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 54 Stand-alone, Unmanaged, Desktop 

1-port WAN, 10Mbps DSL/Cable LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch US$ 120 
LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 109 LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 150 
1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 360 
LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 140 LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 480 
LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP US$ 119 LINKSYS SRW 2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView US$ 600 
LINKSYS RVO82 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 355 TRENDNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch — US$ 260 


78 INFOLINUX 02/2006 www.infolinux.web.id 


Kuisioner InfoLINUX 


Terimakasih atas kiriman kartu pos kuisioner dari para pembaca sekalian. Dan di 
bawah kami perlihatkan hasil perhitungan dari jawaban Anda. 


Penampilan InfoLINUX saat ini: Distro Linux dari Indonesia favorit: Aplikasi multimedia video favorit: 


Kurang (190) 


Waroeng IGOS Lainnya (576) Lainnya (196) 
Cukup (1295) (2279) 


Memuaskan (2216) IGOS Desktop (56) 


MPIayer (2470) Xine (3596) 


Xnuxer (2270) 
Totem (1496) 


Baik (654) BlankOn (4696) Real Player (2679) 


Rubrik InfoLINUX favorit: Window manager favorit: Aplikasi multimedia audio favorit: 
Utama (996) Lainnya (46) Blackbox (696) Lainnya (196) Amarok (894) Lainnya (46) 
Gnome (1896) JukeBox (96) 


Ulasan (1990). 
Rhythmbox (696) 
IcewM (196) 


Adu Software Tutorial (5696) 


(1201) KDE (7396) 


XMMS (7399) 


Topik favorit: Browser Internet favorit: Aplikasi database favorit: 


Lainnya (690) 
Administrasi (1496) Firefox (5690) 


Mozilla (1596) Lainnya (590) 
PostgreSOL (10Y6) 


Networking MySOL (78Yo 
9 
ran) YSOL (7891) Oracle (694) 


Database (896) Opera (2176) 


Programming (2896) Kongueror (8Y6) 


Distro Linux yang merupakan favorit: Aplikasi e-mail client favorit: Aplikasi editor teks favorit: 


Lainnya (896) Lainnya (396) 


Ubuntu (36 
Pena (390) Evolution (2296) 


Emacs (2790) Lainnya (1796) 


Thunderbird 
(3695) 


SUSE Linux 

(2996) Joe (390) 

Vim (4090) 

Mandriva Linux Pico (1490) 
3190) 


Kmail (2396) Mozilla (1790) 


Berikut daftar pemenang kuisioner InfoLINUX 2005: 


Hadiah Fedora Core 4 Hadiah SUSE Linux 10.0 OSS Hadiah Ubuntu 5.10 Hadiah Kaos dan Topi Red Hat 
1. Sulton Fanani 1. Ardiyan Ramdhani 1. M. Syarif Mansur 1. Andi Hidayat 

Jl. Pepelegi Indah, Sidoarjo 61256 Jl. Jati Padang V, Jakarta 12540 Jl. Kutisari VIII, Surabaya Jl. Ringinsari, Gunungkidul 55812 
2. Rhizoma 2. Sakti Dwi Cahyono 2. Weldy Rahman 2. Junaidi 

Jl. Imogiri, Wonokromo I, DIY 55791 SMK Telkom SP, Purwokerto 53147 Jl. Kembang, Beji-Depok 16421 PT PLN Batam, Batam Centre 29432 
3. Erwin Gunawan 3. Handry Kiki 3. Suwaja 3. Yudod D. Baskoro 

STMIK Jakarta STI & K, Jaksel Jl. Cempaka Baru Barat, Jakpus CITISCHOOL, Semarang 50144 Complex PT Badak, Bontang 57324 
4. Ridwan Siddig 4. M. Ali Maksum 4. Okhas Saeful Shidig 4. Erefian Addinata 

Jl. Raya Leles, Garut 44152 Jl. Cendrawasih, Brebes 52266 Jl. TB Ismail Bawah, Bandung 40132 Jl. Bojongsoang, Bandung 40288 
5. Setiadhi Pangumihardja 5. Gunawan M. Alfatah 5. Dewi M. Sya'bany 5. Dodi 

Jl. Arus Cawang II, Jakarta 13630 Komp. Bridgestone, Bekasi Utara Kebon Kembang, Bandung 40116 Jl. Kolonel M. Kukuh, Jambi 


Pemenang harap mengonfirmasikan hadiah ke Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon 

(021) 315-3731 ext. 127. Pemenang yang tinggal di Jabodetabek, harap mengambil langsung 

- hadiahnya di Kantor Redaksi /nfoLINUX, pada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 s/d 16.30) de- 

G u da n g L InuX ngan menyerahkan identitas diri. Bagi pemenang di luar Jabodetabek, hadiah akan dikirim (ongkos 

pengiriman hadiah ditanggung pemenang). Hadiah yang tidak diklaim hingga dua bulan semenjak 
terbitnya edisi pengumuman ini dinyatakan hangus. 


Migration-Center 
www.gudanglinux.net The Linux Center 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Teka-Teki Linux 


Pemenang Teka-Teki Linux Edisi 12/2005: 
Hadiah Sharing USB HUB dari Nexus 


1. 


80 


SsPOXKO—rCDUMHULSO 
— er PMOLOCA AN OOC A 
ZcOOxSsor—Xz2r—awn 
—O—SYLYPUZLC—OLCAC 
Ss“ ZOU»—Z»5-JZ»Z07 


WA» 2SOCUZMpp2-—Z 
»—r——DNZZASZXUP 


JOs2A0—0rOAO2P PPA 


Kaisar Andreti M 
Puri Cipageran Indah, Cimahi 40511 


. Putra Wijaya 


Jl. Bantolaweh, Bukittinggi, Sumbar 26115 


. Agung Prasetyo, ST 


Akademi Teknologi Warga Surakarta, Solo 57552 


. Dicky Kurniawan 


Jl. Kelapa Molek IV, Jakarta Utara 14240 


. Akhmad Sofwan 


Jl. Masjid, Jakarta Selatan 12260 


INFOLINUX 02/2006 


Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping tersembunyi 
nama-nama redaksi InfoLINUX. Arah tulisan bisa 
berupa horizontal, vertikal, maupun diagonal, 
dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, 
kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke 
atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
redaksi yang tersedia di samping, Anda hanya 
perlu mengungkap 4 (empat) redaksi saja. Ke- 
mudian kirimkan jawaban Anda melalui kartu 
pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 
11, Jakarta 10430. Jangan lupa agar menyer- 
takan kupon Kuis InfoLINUX yang tercantum di 
halaman ini. Kartu pos Anda kami terima paling 
lambat tanggal 1 Maret 2006. Kartu pos akan 
diundi dan nama pemenang kami umumkan di 
InfoLINUX No. 04/2006. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi /nfoLINUX melalui telepon 
(021) 315-3731 ext. 127. Pemenang yang ting- 
gal di Jabodetabek, harap mengambil langsung 
hadiahnya di Kantor Redaksi InfoLINUX, pada jam 
kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 s/d 16.30) de- 
ngan menyerahkan identitas diri. Bagi pemenang 
di luar Jabodetabek, hadiah akan dikirim (ong- 
kos pengiriman hadiah ditanggung pemenang). 
Hadiah yang tidak diklaim hingga dua bulan 
semenjak terbitnya edisi pengumuman ini di- 
nyatakan hangus. 


ja MW Lu DO OOE— UP 
OSsSczun—wv-z2z0cmMmz2: 
«MMA KOLOOL LO—U 
CO OOP MA DO PA — Pp O-— 
Z -A—C—KXOULPU—U—IL 
CccoOosccoOcCUuCOLAO 
— OS 2 AA LP — AU Pk 


6. Firman Rosdiansyah 


Jl. Made Kidul, Lamongan, Jatim 62251 


. Dadang Hidayat 
Jati, Margamulya, Karawang 41361 


GudangLinux 


Migration-Center 
www.gudanglinux.net 


. Andre A. Muliana 
Puri Kencana, Jakarta Barat 1 


1610 


Dapatkan DVD Debian 3.1, CD 
Asianux 2.0 atau CD CentOS 4.2 
dari Gudang Linux! 

Baca keterangannya pada kotak 
di atas. 


Sri Ulmiati 
Jl. Imam Bonjol, Pontianak - Kalbar 78124 


10.Cynthia Kurniawan 
Jl. Cisokan Baru, Bandung 40122 


www.infolinux.web.id 


EDISI MENDATANG 
InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Utama | Bisnis | Alternatif | Praktik Instan | Solusi | Tutorial 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Bonifacius S. Ryanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 

E-mail: redaksi@infolinux.co.id 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4632-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4632-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82 INFOLINUX 02/2006 


Dapatkan Edisi 03/2006 


Tips Mengintegrasikan 
Linux-Windows 


Menjadikan Linux dan Windows saling bersahabat 
di jaringan Anda. 


Beragam Paket Instalasi di Linux 

Format paket instalasi di Linux sangat beragam, mulai dari RPM, 
DEB, Tarbal dan juga AutoPackage yang menawarkan bentuk pack- 
aging binary yang dapat dijalankan pada semua sistem Linux. 


KANOTIX 2005.4 

Banyak sekali varian dari Linux salah satunya KANOTIKX yang berba- 
sis teknologi Knoppix. Bagaimana sih penampilan distro yang konon 
memiliki pengenalan hardware yang lebih baik dari Knoppix? 


Tips Membuat Front-End dari Find 


Bosan melakukan pencarian file dengan perintah find melalui com- 
mand line? Coba buat sendiri front-end untuk find. 


Sharing File dengan Samba 
Memperlihatkan langkah-langkah sharing file antarsistem Linux 
maupun antar-Linux dan Windows. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


